Food Court, dan fasilitas ling- 
kungan lainnya sedang dalam 
tahap pembangunan. 

Melihat luasnya medan, 
pembangunan Alam Sutera 
dirasakan cukup mencengang:- 
«an. “Hanya dalam kurun waktu 
dua tahun kami dapat menye- 
'esaikan pembangunan 300 
hektar," kata Hamdani. Dapat 
dipastikan bahwa dalam waktu 
yang tidak lama lagi warga telah 
dapat menikmati berbagai fasilitas 
yang telah dijanjikan. 


GRIYA HIJAU : HARMONI 
SOSIAL DI LINGKUNGAN 
PERUMAHAN 


Ditengah kekuatan hergi = 


dalam mengembangkan perumahan 
untuk kalangan menengah ke atas, 


PT Alfa Goldland Realty tetap h, 


memegang teguh komitmennya 


terhadap masyarakat menengah ሂሮ ` À 


bawah. # aba 


| 7 ٢ 


mahan Tama a Al fa Indah 


dan telah mengi mee SC : 


rumah mungil untuk mereka. ` 
Sedikitnya telah 700 unit ruma 
dengan kategori rumah s 
RS) telah berhasil dibangun. Lokasi RS 
mi sangat strategis, di dalam area 
pengembangan Alam Sutera, tak 
jauh dari Jalan Bhayangkara yang 


membelah kawasan Alam Sutera ` 


menjadi dua, Utara dan Selatan. 
Kini, nadi kehidupan perumahan 

itu telah berkembang pesat. PT Alfa 

Goldland Realty melengkapi kawasan 


ini dengan berbagai fasilitas dan | 


sarana pendukungnya. Terminal, 
pasar tradisional, Sekolah Dasar 
Negeri, dan Madrasah adalah 
sebagian dari fasilitas yang sudah ada. 
Walaupun kawasan ini telah ter- 
bangun, menurut Winaryo,publikasi 
yang berlebih tidak perlu dilakukan, 
mengingat hal ini sudah menjadi 
Komitmen sosial pihak pengembang. 

Komitmen ini tampaknya tak bisa 
ditawar-tawar lagi. Kini PT Alfa 
Goldland Realty tengah mengem- 
bangkan Griya Hijau yang berlokasi 
tidak jauh dari lokasi RS yang sudah 
dikembangkan. Blok baru ini boleh 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


ederhana 


Hamdani Budiman, Ass. j Planning Manager (kiri) 
dan Johannes Winata, Sales ea PTAGR 0 


dibilang idaman keluarga muda. 
Rumah-rumah yang ditawarkan 
berukuran mungil, dari tipe 28/ 
72 dengan harga Rp 45.500.000 
Sampai dengan tipe 36/84 
dengan harga Rp 54.750.000. 
Meski tidak luas, rumah-rumah di 
Griya Hijau tampak manis dan 
tertata apik. Taman-taman mungil 
menambah keasrian lingkungan 
perumahan ini yang memang 
tidak lepas dari sentuhan tangan- 


Master Plan Alam Sutera, direncanakan oleh The SWA Group 


Pemeliharaan Kawasan, dikelola oleh 
Estate Management Team Alam Sutera 


tangan para perencana Der: 
pengalaman. 

Menurut Hamdani Budiman, 
Griya Hijau direncanakan akan 
dibangun di atas lahan seluas 7,5 
hektar. Pada tahap pertama, sedang 
dibangun 200 unit rumah di atas 
lahan seluas ረ hektar, dilengkapi juga 
dengan bangunan ruko dua lantai 
dengan luas 87/48. 


PELAYANAN PURNA JUAL 


Tidak dapat dipungkiri bahwa ke- 
hadiran 300 keluarga yang telah 
menempati rumah-rumah di Alam 
Sutera menghadirkan aura dan 
kebahagiaan tersendiri bagi ling- 
kungannya. Menyadari hal itu, maka 


pihak pengembang mengusahakan 
untuk memelihara dan meningkatkan 
kualitas lingkungan dengan mem- 


bentuk sebuah tim pelayanan purna 


jual yang dikenal dengan Esta: 
nagement Team. SZ 

Pada dasarnya tim ini berperan 
sebagai pemberi informasi, peme- 
lihara kawasan, serta pelaksana serah 
terima rumah/ ganti rugi keter- 
lambatan serah terima. Harus diakui 
bahwa keterlambatan serah terima 
rumah dapat saja terjadi. Namun, 
sebagai pengembang yang ber- 
tanggungjawab, PT Alfa Golddland 
Realty merealisasikan ganti rugi 
kepada pemilik rumah sesuai dengan 
yang tercantum di dalam PPJB | 
Pengikatan Perjanjian Jual Beli |. 
adapun pemeliharaan bangunan 


tetap dilaksanakan 
pengembang selama 
100 hari setelah 
serah terima. 
Pemeliharaan 
lingkungan, ke- 
amanan, serta keber- 
sihan dilaksanakan 
sejalan dengan dibe- 
rikannya pelayanan 
untuk kebakaran dan 
pengobatan (ambu- 
lance). Demikian 
juga untuk pela- 
yanan pindah ru- 
mah, perbaikan dirumah-rumah, da- 
pat dilakukan Estate Management 
TeamPT Alfa Goldland Realty. 


MERAJUT HARMONI 
KEHIDUPAN 


Harmoni Kehidupan merupakan 
impian bagi siapapun di.dunia ini. 
Untuk mewujudkannya, segala faktor 
yang menghadirkan kompleksitas di 
dalamnya harus dirajut satu persatu 
agar jelas arah dan tujuannya. Inilah 
yang menjadi dasar filosofi pengem- 
bang kawasan Alam Sutera. Pihak 
pengembang tidak menjanjikan 


kemulukan yang tidak mungkin 


Fasilitas Komersial berupa Ruko dan pusat grosir 
Makro telah pula melengkapi kawasan Alam Sutera 


tercapai. Optimalisasi dari idealisme 
pelaksanaan pembangunan kawasan 
perumahan beserta fasilitas pendu- 
kungnya adalah janji PT Alfa Goldland 
Realty di dalam proyek Alam Sutera. 
Waktu yang akan membuktikan 
bahwa komitmen PT Alfa Goldland 
Realty bukanlah janji di bibir sajam 


Kantor Pemasaran 
Alam Sutera 
Wisma Arga Manunggal 18 th Floor 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22 
Jakarta 12930 
Telp. : 252 3838 - 5373838 
Fax. : 2525050 


Lokasi yang strategis menjadikan Alam Sutera sebagai kawasan 
perumahan yang ideal 


'ኮ ROPERTI INDONESIA DESEMBER 199 


"256295 [190 | det "Con noliH und “Ir Ozod jaa sye|dwoyy :wooimous 'YTLVWNS 
ሃዝዚበ4 VINA “Id ፡ NVGIW » 'G/ZEE 20982 19242 (1920 ) AJAL ‘gy ۱۳۱٨۸ '[ "HOLOW OIHSOL ‘A2 ፡ ONVAVA ° 67 - SZE £0/ (1220) det nipu uongo] “Z own nya '[ “DNNAWVI ህሦዐህ5836 ‘Ld : ONNAWYI ° 
688 ሪሃና ‘(BuunH) pór ፅሃና (ZO) det OLI ON ado 4G '[ 'MOLOW , 331, ፡ ONVUVWAS e ZEE vór [1760] det “1 1 oXolnçs volja] '[ "HOLOW ۷٧٧٧۷0134 : ONVIVW e 5-ESELSES(1E0) det 001 - 86 "ON UpBBupuy jr 


"VWVLN WILYTOANI 146 ፡ VAVAVUANS + | Saja] 0ዩና8 ና9ሪ ‘LZZS 09/481 ‘001 | HOMDUHDJ ‘SY (١ ۷2۷۱۵ TISOWOdNI ٧۷1٤32 هلا‎ e (OuuunHI/S// OZY “Ipa “Zç ADY 
ሠለ VO HVANI WAWI OANISSVdAF 14 e ፡ 31311360 (Buyung) 8E07 985 det “PPP ‘gy ON PAPY 11|| PANAS '[ naar NOS NVSSIN e (Suyunj) 8E8T ZSE “Ijo 6 ON DADA 
uododjiog ‘I 'NVAVddNITVA NVSSIN e (SuyunH) ናሪናረ [ናሪ dp beänt | "ON Dun DYIHDY '[ 'HYANI MOANOd NVSSIN * 6Z - 8228 169 '0EST 169 '/9// T69 '9V-SPSZ 169 


‘GZSZ 069 ‘deL Anyer '/ undi HINNI NVSSIN « Z9 -09/7 958 “0087 PA (buyunH) gegy 958 det uor “g AD صداصه‎ ١١١١ '[ '“ONOAAVH LW NVSSIN ፡ ህዚቨህንቦሃየ 


= 
v 

2 - 21111011117 AUM J 1101411117 INOX ,, 
z ከር ር ٧ 

x ATN EL- E E 
= 

> 

= 

° NVSSIN 

LO 

a 

No) ٤ 

ው 


22:3 33د‎ UESSIN WOOJMOYS ID BAuueyemoLay uep 
UEUEUEAU2»| puas WE š: | 


7 


U O 1 5 SI WU 5 U 2 4 
12251 uep 902 
epuv ` HEAUEIS 


| « BUITIS UBSSIN 
135[95 eduenjay 


US MONS i ... . | | UBULUBAUY 
yengas duegwrej dJuewaw euada$ UessIN EMYtg PE A AIA uep 
uDIDINgwaw 223) uep yeməw Buek EAUJOIIDIUI e 

(ed mes = UBUE MIU y 

3nqua| 5 - 

SULA JUIJNINW ነ سب‎ | 9» 


Isuodsns | 1 3 epuy 16 


ው ES د‎ 1 4 D u o 1 n | , 


፪88ሀ| (LV-3) 
UOISSILISUDI | ቦዞ»ዘ9፣”3ሀ9ጋ 2፤ሀ604325/2 


Jep ien 2020010030 undnew 906 
ueyeluewaw edep Buek ueyemaway 
022030 ueweku Suek M | 
IUD; esew ueungngay | | 


HUBDEN » 


UlINIJUNI 26 


WEE aras p 


SULA ፻፳4፻ቨከ19ኣጻ 


qow yengas yejepe 203355 uessIN "eduenjay 


22028 08 unin|əs ISeg jejanw yejepe ueweku ኮ*[|[9፡4ህ9ጋ 21401429] 
SUEA ULLIEPUD] yengas “lur Buejeyas 2/3035 ISIPUON 


uesuap uruejeliad Wwejep epuy es uvyaur4eg 


Mita D.S. 


: [ ai melko 
0 ጄ- Sen | € 


in Serena mengisi cela 


Nissan Serena, 


aman Untuk Bepergian, 
Mewah Untuk Ke Kantor 


pasar kendaraan keluarga menengah-atas 


yang selama ini kosong. Sepintas bodinya hampir mirip dengan minibus, 


Pertengahan 1996 silam, Grup Indomobil 
melalui PT Indocitra Buana (IB), 
meluncurkan Nissan Serena. Sebuah 
kendaraan mewah yang dibuat dengan 
konsep recreational vehicle (kendaraan 
rekreasi). Bentuk bodinya mirip minibus, 
memiliki panjang 4355 mm dan lebar 1695 
mm. Sedang tenaganya menggunakan 


mesin twincam, 16 valve, 2000cc-148 HP, 
dan mampu mengangkut 7-8 
Menurut Chief Executive officer PT IB 
Christian S Iskandar, pihaknya ingin 
mengisi celah pasar mobil keluarga 
golongan menengah atas yang masih 


kosong. Sebab mobil keluarga yang 


36 


penumpang. 


at keamanan dan kenyamannya setara dengan 75 


dipasarkan selama ini masih berbasis 
pada kendaraan niaga. Sehingga kurang 
sesuai dengan gaya hidup masyarakat 
menengah atas. 

Walau demikian, Christian juga 
menyadari bahwa pasar mobil keluarga 
yang tergolong mewah ini pasarnya 
terbatas. Tapi melihat fungsinya yang 


lebih luas ketimbang sedan atau jip, ia 
optimis peluangnya cukup besar. 
“Nissan Serena selain dapat mengangkut 
jumlah penumpang yang cukup banyak, 
tingkat kemanan dan kenyamannya juga 
setara dengan sedan.” 

Dengan spesifikasi tersebut, Lisa, pemilik 


an mewah. 


butik Livons Private Collection di Jl 
Denpasar, Jakarta Selatan, mengaku 
langsung tertarik. “Saya membeli Serena 
sejak pertama kali diperkenalkan di 
pasaran,” katanya. 

Kini pengusaha muda itu sudah hampir 
setengah tahun mengendarai Nissan 
Serena. Dan hampir setiap minggu 
digunakan untuk jalan-jalan bersama 
suami dan putra-putri tercinta. Pasalnya, 
mobil keluaran produsen otomotif 
terbesar ke dua di Jepang ini sangat 
nyaman dipakai. Lisa juga tak segan- 
segan mengemudikannya ke kantor, 
walau di garasi rumahnya juga ada sedan 
mewah keluaran Jerman. 

Kalau melihat fasilitas yang disediakan di 
ruang kabin, agaknya keterangan Lisa 
tersebut tidaklah berlebihan. Untuk 
pendingin ruangan misalnya, dilengkapi 
automatic aircond, dan menggunakan 
sistem doble blower berikut remote 
control. 

Kemudian tempat duduknya mengguna- 
kan flexible seating system. Cara kerja 
sistem ini cukup unik. Tempat duduk di 
deret kedua mampu diputar 180 derajad, 
sehingga posisinya bisa berhadap- 
hadapan dengan kursi nomor tiga. 
Bahkan bagi keluarga muda yang ingin 
bercengkerama dengan anak di dalam 
mobil, seluruh tempat duduknya bisa 
direbahkan hingga menyerupai tempat 
tidur. Atau jika ingin membawa barang 
dalam jumlah yang cukup banyak, kursi 
baris ke tiga dapat dilipat ke arah samping 
kiri dan kanan. Sementara barangnya 
dimasukkan melalui pintu belakang. 
Mobil yang diimpor dalam keadaan 
terurai ini juga menggunakan tranmisi 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Sentra di kejuaraan SEA Toring Race. 
Pada kejuaraan itu Nissan Ventra 
menduduki posisi pertama. Tidak hanya 
itu, mesin Serena juga sudah 
dipersiapkan untuk mengantisipasi 
penggunaan bakar tanpa timah hitam. 
Sehingga bila pemerintah 
memberlakukan bahan bakar itu, tidak 
perlu menambah spare part baru lagi. 
Seperti halnya merk-merk lain, Nissan 
Serena juga memberikan layanan purna 
jual. Setiap konsumen mendapat garansi 
hingga 50 ribu kilometer, atau dua tahun 
pemakaian. Serta memberikan layanan 24 
jam melalui tim ERA-Nissan. 

Dengan berbagai keunggulan tersebut, 
mobil ini dipasarkan Rp97,5 juta (on the 
road). Kendati tergolong cukup mahal, 


elektronik otomatis (E-AT). Sehingga tikungan, mobil ini dilengkapi LSB tahun ini sudah terjual 500 unit. Sedang 
perpindahan gigi-nya begitu lembut, dan — (limeted slip diferential). untuk tahun FE ditargetkan 1000 unit - 
sangat irit bahan bakarnya. Masih menurut Christian, mesin Serena W Joy : | 

Sementara untuk menjamin A kan cukup dikenal masyarakat Jepang. 

suspensi bagian belakang memakai Soalnya mesin yang sama Juga ma pakan 

sistem multi link. Menurut Christian, oleh Nissan ' : 


sistem suspensi seperti itu biasanya 
hanya digunakan pada sedan-sedan 
mewah, 

Tingkat keamanan Nissan Serena dalam 
melindungi penumpang juga relatif lebih 
baik. Bagian depan yang didesain 
sedikit mancung, bertujuan 
untuk mengurangi bobot 
benturan jika terjadi 
musibah tabrakan. Lalu 
guna menahan benturan 5 x x s | 
dari arah samping, di sisi ፻፪ يچ‎ iis 
kiri dan kanannya AP K aan 

dipasang besi-besi MP 

pengaman (side / 
door beam). 

Seluruh tempat j 
duduknya ከ... 
dilengkapi J ሬብ. 
sabuk 
penga- 
man. 
Dan 
untuk 
mem- 
perkecil 
bahaya 
slip saat 
meluncur di 


Saw 


PROPERTI INDONESIA DESE 37 


Apartemen Dukuh Golf Jakarta 


HARGA BINTANG TIGA, 
FASILITAS BINTANG LIMA 


Buat apa susah-susah mencari 
apartemen. Jatuhkan saja pilihan 
Anda di Dukuh Golf Jakarta (DGJ). 
Kenapa? Selain terbesar, terleng- 
kap, paling strategis, paling asri, 
paling eksklusif dan paling nyaman 
dihuni di ibukota, juga progresnya 
paling nyata. 


Alasan lainnya yang 
mendasar adalah kare- 
na DGJ dibangun di 
kawasan Kota Baru 
Bandar Kemayoran, 
kota satelit baru yang 
sedang dikembangkan 
di Jakarta. Lebih dari itu, 


menurut Inayat Ali Badruddin, Chief | 


Executive Officcer, konsep pemba- 
ngunan DGJ boleh dibilang sangat unik, 
karena tower-towernya berada di 
tengah-tengah golf cours. “Konsep ini 
di manapun tidak ada, apalagi di tengah- 
tengah kota,” ujarnya. 

DGJ yang dibangun di atas area 
seluas 46,5 ha oleh PT. Megacity De- 
velopment Corporation (MDC) meru- 
pakan kompleks apartemen terbesar di 
Asia Tenggara. Di sini, para penghuni 
dapat menikmati era kehidupan baru 
yang lebih nyaman, karena dikelilingi 
oleh hamparan lapangan golf seluas 22,5 
hektar nan hijau dan asri, sehingga 
penghuni akan bisa menikmati kehi- 
dupan dengan udara segar sepanjang 
hari, di tengah kehijauan yang memikat. 

Tak hanya itu, DGJ juga dilengkapi 


dengan berbagai fasilitas yang tiada ` 
duanya di Jakarta, seperti area parkir | 


yang luas dan bergaransi bagi peng- 
huninya, jogging track, fitness centre, 
kolam renang, lapangan tennis, taman 


bermain anak-anak, toko-toko untuk ` 


keperluan sehari-hari, dan setiap lantai 
dilengkapi dengan 6 lift —dua khusus 
untuk barang. Belum lagi fasilitas lain- 
nya yang memang disediakan pihak pe- 
ngelola Kota Baru Kemayoran, seperti 
club house, driving range, shopping 


mayat Ali Badrud in, ( 


hie Executive 
Office PT Megacity Development Corp 


centre yang mewah, taman burung dan 


hutan kota, dan masih banyak lagi yang 


membuat penghuni enggan beranjak 
dari kawasan itu. Enaknya lagi, semua 
fasilitas itu dapat dicapai seketika. 
Faktor lain yang membuat DGJ ini 
unggul adalah lokasinya yang sangat 
strategis, tak jauh dari pusat kota. 
Artinya, faktor jarak bukan lagi 
merupakan kendala bagi para penghuni. 
Mereka bisa menjalankan aktifitas 


bisnisnya dengan mudah karena lokasi 
ini dapat dicapai dari berbagai arah. 
Simak saja: jarak DGJ hanya sekitar 
30 menit dari Bandara Soekarno-Hatta, 
20 menit dari Taman Monas, 25 menit 
dari MH. Thamrin, 10 menit dari pusat 
bisnis kota, dan hanya 30 detik dari 
lapangan golf. Belum lagi akses jalan 
tol lingkar dalam kota yang meng- 
hubungkan Tanjung Priok, Cawang, 
Grogol dan Cengkareng, yang melintas 
tak jauh dari kawasan tersebut. Dengan 
begitu, DGJ juga hunian ideal bagi para 
pelaku bisnis dan para expatriat. “DGJ 
merupakan satu-satunya hunian mene- 
ngah atas yang bisa mengantisipasi 


“seluruh kebutuhan masyarakat, baik 


secara kuantitas maupun kualitas. Di 
sini penghuni bisa mendapatkan 
segalanya,” tambah Inayat. 

Dengan berbagai kelebihan seperti 
itu, tak heran bila kompleks apartemen 
DGJ banyak diminati masyarakat. 
Buktinya, sejak dipasarkan delapan 
bulan lalu, 60% dari 2.100 unit 
apartemen tahap pertama sudah terjual. 
Itu berarti, setiap bulan rata-rata terjual 
30-35 unit. Sebuah prestasi yang belum 
pernah dicapai oleh pengembang lain 
khususnya untuk hunian vertikal. 


Interior mewah apartemen Dukuh Golf Jakarta 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Konsumen DGJ, umumnya adalah 
kalangan bisnis dan pengusaha yang 
memang menginginkan kehidupan 
yang nyaman, lengkap, dan tak jauh dari 
kehidupan bisnis. Apalagi tahun 2000 
nanti Jakarta akan semakin padat. Selain 
itu, unit apartemen DGJ banyak dibeli 
perusahaan-perusahaan asing yang 
berdomisili di Indonesia, antara lain dari 
Hongkong, Singapura, Jepang dan Tai- 
wan. | 


PROGRES PALING NYATA 

Dari semua itu yang lebih penting 

bagi PT Megacity Development Corpo- 
ration (MDC) yang merupakan 
konsorsium dari grup-grup papan atas 
yang sarat dengan pengalaman di 
bidang properti —Grup Gajah Tunggal, 
Grup Amcol dan Grup Napan— adalah 
mewujudkannya dalam sebuah 


R A 
3 ኣጅ 32 
ከጪ” Ë š 


7 tower tahap | sedang dikerjakan : 
Dipercepat dengan aluminium shuftering 


bangunan. 

Karena itu, untuk merealisasikan- 
nya, MDC bahkan telah memper- 
cayakan penggarapan dan perencana- 
an master plan DGJ kepada konsultan 
andal dari Amerika Serikat, RTKL Inter- 
national yang kemudian menggandeng 
konsultan lokal, Airmas Asri 
yang dikenal sebagai peran- 
cang dari sejumlah bangu- ; 
nan terkenal seperti Sudir- | 
man Tower dan Roxy Mas. - 

Pembangunan DGJ 
sendiri secara keseluruhan ` 
terdiri dari 28 tower yang | 
terbagi atas delapan blok | 
termasuk penhause dan ` 
townhouse, dengan kapa- 
sitas 11.000 unit. Pemba- ም 
ngunannya dilakukan tujuh | : 


tahap dengan sistem blok. Secara 
keseluruhan, pembangunan hunian 
bertingkat ini akan diselesaikan dalam 
waktu 8 hingga 10 tahun sejak pekerjaan 
dimulai. Investasinya menelan dana Rp 
2,4 triliun yang akan digulirkan secara 
bertahap sesuai dengan progres 
pembangunan DGJ. 

Pada tahap pertama ini pihak 
pengembang membangun tujuh menara 
berkapasitas 2.100 unit, termasuk pent- 
house dan townhouse berikut fasili- 
tasnya. Realisasinya sudah dikerjakan 
tahun lalu, dan saat ini pembangunan 
tahap pertama sudah memasuki tahap 
konstruksi dan telah mencapai rata-rata 
lima lantai. Secara keseluruhan untuk 
tahap pertama ini diperkirakan akan 
selesai dan diserahkan kepada peng- 
huninya pada April 1998. Namun, 
menurut Inayat, pembangunan tersebut 
diperkirakan akan lebih cepat 
dari jadual semula mengingat 
teknologi yang digunakan 
sangat canggih. Pertama, 
soal shuttering bangunan, 
pembangunan ini semuanya 
menggunakan alumunium 
shuttering yang baru perta- 
ma kali di Indonesia. Kele- 
bihannya dibandingkan de- 
ngan shuttering kayu jauh 
lebih efisien, efektif dan yang 
jelas hasilnya cukup halus 
dan rapi. “Kalau shuttering kayu, 
setelah 4 -5 lantai harus ganti karena 
sudah kotor dan sudah kasar. Tapi kalau 
ini kita bisa pakai sampai lantai 30-35 
nggak ada masalah lagi,” papar Inayat. 

Dengan sistem tersebut, lanjut 
Inayat, selain untuk mempercepat 
progres hasilnya juga dijamin lebih 
baik. Karena begitu dicopot dia 


Proyek Apartemen Dukuh Golf siap huni 
April 1998 


Blok Jasmine dan blok Bougenville, 
7 tower tahap 1 yang tengah dikerjakan 


langsung bersih, sehingga finishing- 
nya lebih cepat. Jika menggunakan 
shuttering kayu memerlukan waktu 10- 
11 hari untuk satu lantai, tapi alumunium 
shuttering hanya memerlukan waktu 3- 
4 hari untuk satu lantai. 

Kedua, konkrit mix benar-benar 
melalui pengecekan oleh tim pengawas 
yang dibentuk pengembang sendiri. 
Setiap hari sekitar 60 orang yang 
mengawasi di lokasi ini. Mereka cek 
semua, mulai dari otot besi hingga 
konstruksi bangunannya. “Kenapa hal 
itu kita tangani sendiri? Supaya 
kualitasnya terjamin,” kata Inayat. 
“Dus, jangan lupa, kalau bangunan 
pertama ini jelek, sisanya yang jauh 
lebih banyak, akan susah kita jual,” 
ujarnya. 

Atas karya adiluhung itu, DGJ 
meraih penghargaan internasional dari 
Pacific Coast Builder Conference 
(PCBC) atau kelompok pelaku industri 
realestat dari negara-negara kawasan 
Cekung Pasifik dan Pantai Barat 
Amerika Serikat. Penghargaan yang 
diberi nama Gold Nugget Merit Award 
“96 adalah untuk kategori Community 
Site Plan-100 Arce or Less. Dengan 
penghargaan tersebut, semakin mem- 
buktikan bahwa DGJ, bukan hanya 
mendapat pengakuan nasional tapi juga 
internasional. 

Terus...tunggu apalagi!!! (O) 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


39 


mengucapkan : 
selamat Natal & 
Tahun Baru 1997 


- ... puaskan in 


dengan menikmati ke- 


E 


interior Anda sentuhan rasa . 


nyaman yang elegan. 


saga a پر زو‎ NGNE 


Bm 


a OOOO. 


MUKTAR WIDJAJA 


KIAT MENDANAI 
PROYEK KETIKA 
KREDIT KETAT 


W etika banyak perusahaan properti terengah-engah 
) karena kredit perbankan diperketat, beberapa peru- 


| sahaan malah melenggang maju. Seolah tak terpengaruh 

oleh situasi perbankan yang pembiayaannya ke sektor 

WA properti terus saja disorot. Salah satu pengembang yang 

s itu adalah PT Duta Pertiwi (DP), yang sehari-hari dipimpin 
oleh Muktar Widjaja selaku Wakil Direktur Utama. 

Di tangan Muktar, PT DP terus terus berkibar. Tidak kurang 23 

proyek properti karya PT DP, seolah makin mengokohkan konglomerasi 


42 


kelompok usaha Sinar Mas. Di sektor perumahan 
PT DP telah membangun Taman Banjar Wijaya 
seluas 120 ha di Tangerang, Taman Permata Bua- 
na seluas (54 ha) di Jakarta Barat, Kota Bunga 
(113 ha) di Cipanas, Taman Duta Mas (42 ha) di 
Jakarta Barat. Sedang di Apartemen terbangun 
Mangga Dua Court, Graha Cempaka Mas. Di 
sektor perhotelan terbangun Dusit Mangga Dua 
dan Dusit Inn Balikpapan. Di sektor perkantoran 
PT DP sedang membangun Plaza BII seluas 
70.000 meter persegi di Jl.Thamrin. 

Dan, salah satu kepiawaian PT DP adalah 
membangun properti mixed use berupa pusat 
perbelanjaan, perkantoran, ruko dan apartemen 
yang dibangun terpadu. Yaitu ITC Mangga Dua, 
Mal Mangga Dua, Dusit Mangga Dua, ITC Roxy 
Mas, Mega ITC Cempaka Mas (akan dibangun), 
Fatmawati Mas (akan dibangun), Roxy II (akan 
dibangun) dan Ambasador Kuningan Tahap I dan 
II. Di samping itu, Muktar juga mau meluncurkan 
perumahan bersakala besar seluas 400 ha di dae- 
rah Cibubur. “Perumahan yang akan diluncur- 
kan Februari 1996 itu, namanya belum ditetap- 
kan,” cerita putra Eka Tjipta Widjaja ini. 

Mengapa PT DP melaju seolah tanpa 
hambatan? Ternyata ia tak hanya mengandalkan 
dana perbankan dalam negeri. Muktar merangkul 
konglomerat Marubeni dari Jepang, Lucky Gold 
Star dari Korea dan Land & House dari Thailand, 
untuk mengembangkan proyek propertinya. 
Berikut wawancara khusus Pria Takari Utama 
dan Afdal Mahyudin dari Properti Indonesia 
dengan Muktar Widjaja di kantornya, Gedung ITC 
Lantai 8, Mangga Dua, Jakarta. 


Banyak orang melibat situasi bisnis properti saat ini belum 
pulih dari kelesuan. Pendapat Anda? 

Bisa iya, bisa tidak. Iya, karena sekarang pengembang semakin ba- 
nyak. Semua produk yang dihasilkan pengembang itu mau dijual. Tetapi 
sebaliknya, permintaan terhadap properti itu juga semakin besar, lebih- 
lebih di Jabotabek dan sekitarnya. Terutama untuk sektor perumahan. 
Permintaan yang spekulatif, kini mungkin berkurang. Tapi permintaan 
yang fundamental, pasti selalu meningkat. 

Dalam situasi seperti ini akan diuji ketangguhan para pengembang. 
Para pengembang yang sudah mapan dan tidak spekulatif, akan aman. 
Pasarnya sudah ada, sudah berpengalaman di bidangnya dan didukung 
oleh pendanaan yang memadai. Sedang pengembang yang masih coba- 
coba dan spekulatif, boleh jadi proyeknya bermasalah. 


Banyak pengusaha yang tadinya tak bergerak di properti, 
tapi belakangan masuk ke bisnis ini. Inikah yang Anda maksud 
dengan pengembang yang acapkali mengalami proyek 
bermasalah? 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Tidak juga. Tapi orang yang spekulatif 
dan nekat-nekatan. Biarpun ia kurang 
berpengalaman, tapi mengerti manajemen 


properti juga tak masalah. 


Sinar Mas sendiri tadinya juga bukan 
“main” di properti dan baru belakangan 
menggelutinya... 

Tidak benar juga. Sebab, tahun 1970-an, 
Pak Eka sudah mulai melakukan bisnis tanah. 
Barulah membangunnya tahun 1980-an. Waktu 
itu kita belum langsung me-manage sendiri, 
tapi bekerjasama dengan pihak lain untuk 
membangun properti itu. Setelah itu, ketika 
sudah makin berpengalaman, kita me-manage- 
nya sendiri. 


Bagaimana Duta Pertiwi (DP) 
meletakkan dasar-dasar bisnisnya waktu 
itu? 

DP ini agak khas dibandingkan 
pengembang lain. Pengembang lain mungkin 
menspesialisasikan diri pada perumahan saja, 
perkantoran saja dan lain-lain. Kami tidak ada 
kekhususan seperti itu. Apa saja dibangun, 
mulai dari ruko-ruko, perumahan, pusat belanja 
sampai hotel. Mana yang trend-nya laku hari 
ini, properti jenis itu yang dikembangkan. Anda 
tahu, yang pertama kali menjual perkantoran, 
ruang pusat belanja dan apartemen secara 
strata title adalah kita. 

Kita akan terus mengembangkan produk- 
produk seperti itu. Sebab, banyak keuntungan 
sistem strata title tersebut bagi konsumen. Di 
ITC ini misalnya, mereka tidak menyewa, tapi 
memiliki. Mereka dapat meningkatkan nilai 
propertinya. Kita sebagai property mana- 
gement tinggal mengarahkan, membantu 
berpromosi untuk mendapatkan hasil terbaik. 
Keuntungan lain, dengan sertifikat hak milik 
atas satuan rumah susun, mereka bisa 
mengagunkannya untuk menambah modal. 


Dengan adanya PP No.41/1996, 
apakah penjualan strata title proyek Anda 
terbantu? 

Secara umum akan membantu. Kalau kita 
makin terbuka untuk orang asing, tentu lebih 
ada kebebasan untuk membeli bagi mereka. 
Namun, peraturan tersebut masih punya 
keterbatasan, misalnya soal jumlah unit yang 
bisa dimiliki orang asing. Menurut saya, berapa 
unit pun orang asing mau membeli, tak masalah. 
Yang penting mereka membawa uang dan tidak 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Mita D.S. 


akan membawa lari properti tersebut. Mereka 
kanjugabayar pajak. Begitu juga kriteria orang 
asing yang dapat membeli. Menurut saya, 
selama ia membawa uang ke sini dan tidak 
memakai devisa kita, bagus saja. 


Apa antisipasi Anda dengan 
dibukanya pintu bagi orang asing itu? 

Masih dipelajari secara mendalam. Yang 
jelas, sebagai pengembang, peluang itu tentu 
kita manfaatkan. 


Dalam situasi properti kurang 
bergairah ini, banyak pengembang 
melakukan penajaman segmen. Misalnya 
dengan membangun rumah tipe yang lebih 
kecil. Strategi Anda? 

Kami tidak banyak membangun rumah 
kelas atas. Rata-rata kita kelas menengah. 
Segmen itulah yang terbesar dan perkembangan 
pasarnya amat cepat. Dari dulu, sekarang dan 
akan datang, kecendrungannya selalu begitu. 
Keluarga-keluarga baru yang membutuhkan 
rumah selalu bertambah. 

Memang ada satu-dua segmen kelas atas 
yang kita masuki. Namun, untuk bermain di 
rumah kelas atas, kita melihat-lihat waktu juga. 
Kalau saatnya tepat, baru kita masuk. Jadi, kita 
lebih fleksibel-lah. Apapun kita masuki, mulai 


dari produk bernilai Rp 50 juta (seperti 
Perumahan Banjar Wijaya) sampai ratusan juta 
rupiah. Dengan kata lain, segmennya dikom- 
binasikan. 


Membangun rumah seharga Rp 50 
juta itu bukan karena situasi properti 
sedang lesu? 

Bukan. Positioning kita dari dulu seperti 
itu. Kita cuma mengikuti tren atau perkem- 
bangan yang terjadi. Kalau tipe-tipe besar hari 


ini laku, kita akan jual tipe seperti itu. Begitu 


juga ketika tren-nya rumah kecil, kita juga 
masuk ke sana. Tergantung siklusnya. Nah, 
sewaktu booming, para spekulator pun 
muncul. 


Mungkin karena munculnya para 
spekulator tersebut, muncul kredit 
bermasalah di sektor properti? 

Saya tidak tahu pasti. Tapi secara umum, 
pemain-pemain di leverage yang tinggi sekali 
akan menghadapi masalah. Maksudnya, ia 
membeli tanah tahun lalu dengan harga Rp 8 juta 
per meter di daerah Thamrin. Ia baru 
membangun dan menjadi developer hari ini. Ia 
pasti susah. Lain dengan kita. Kita memang 
sedang membangun gedung di Thamrin 70.000 
meter persegi. Tapi kita sudah punya anchor 


43 


TOKOH 


tenant. Dari dulu Grup Sinar Mas sudah 
banyak menyewa di mana-mana. Kantor- 
kantor kelompok usaha kita tersebar di berbagai 
gedung di Thamrin dan sekitarnya. Nanti, 
setelah Wisma BII yang akan selesai akhir tahun 
ini, semua perusahaan di lingkungan grup kita 
akan berkumpul di sini. Dari pada menyewa di 
luar, tentu lebih baik menyewa gedung sendiri. 
Jadi, anchor tenant-nya sudah ada. Kalau belum 
ada anchor tenant dan coba-coba membangun 
gedung perkantoran, wah berat sekali. 


Penyebab lain dari membengkaknya 
kredit bermasalah di properti? 

Di samping dana di Indonesia mahal, juga 
karena kelebihan pasok. Sebenarnya, 
permintaan ruang perkantoran di Jakarta ini 
masih terus bertambah. Tidak benar dikatakan 
lesu. Cuma, kebutuhan pertambahan yang tidak 
sebanding dengan jumlah pasokan. Jadi, lesu 
itu bukan karena menurunnya permintaan, 
tapi karena pasokan yang lebih tinggi. Coba, 
nyaris semua perusahaan membangun gedung 
sendiri dan berharap sisa yang tidak 
ditempatinya bisa disewakan. Ini tentu 
menimbulkan kelebihan pasok. Jadi, yang 
masalah itu antara lain karena ia perusahaan 


44 


baru, tiba-tiba membebaskan lahan sekian 
hektar dan membangun gedung. Lain dengan 
perusahaan-perusahaan besar yang sudah 
berpengalaman, arus kasnya mapan. Mereka 
lancar-lancar saja. 


Umumnya perusahaan properti yang 
besar di dalam grupnya juga mempunyai 
lembaga keuangan (bank atau asuransi). 
Besar sekali dong dorongan lembaga 
keuangan terhadap divisi properti? 

Pasti dong. Sebagai pengembang kita 
maunya bunga semurah mungkin, supaya kita 
dapat meraih pembeli yang lebih banyak. Agar 
orang lebih senang membelanjakan uangnya ke 
properti. Namun, di negara kita bunga memang 
agak tinggi. Itu memberatkan konsumen. 


Sejauh mana pembiayaan untuk 
divisi realestat Sinar Mas dari BII? 

Tidak ada itu. Tidak ada yang spesial dan 
masing-masing profit centre. BII dan DP 
perusahaan publik dan masing-masing 
mempunyai interest untuk melindungi profit 
masing-masing. Jika salah satu membutuhkan 
yang lain, yang berlaku harga pasar. Masing- 
masing independen, karena sama-sama punya 


tanggungan dan kepentingan sendiri-sendiri. 


Begitu manajemen yang diterapkan di Grup 
Sinar Mas. 


Antara bank dan properti tampaknya 
terdapat sinergi yang kuat... 

Kalau kita, punya properti dan punya 
bank juga, itu kebetulan saja. Umumnya 
kelompok usaha yang besar di Indonesia kan 
baru berkembang mulai tahun 1980-an. Sejak 
itu berkembang besar sektor keuangan, 
perbankan, saham dan lain-lain. Dulu, artelnatif 
pembiayaan satu-satunya kan hanya bank. 
Sekarang kan banyak pilihan selain bank seperti 
saham dan bond. Kalau kita butuh dana, tak 
semata-mata ke bank. Berbeda 1 persen saja, 
kita bisa berpikir ke lembaga keuangan lain. 
Ada beberapa bank yang dari dulu mem-back 
up kita seperti Bank BNI, BRI dan BDN, 
sehingga kita berkembang seperti sekarang. Di 
samping itu dengan going public, kita bisa 
mendapatkan dana murah. 


Di samping alternatif pembiayaan 
dari bank dan pasar modal? 

Dari luar negeri. Bisa juga dengan bermitra 
dengan pihak asing. Kita misalnya, bermitra 
dengan Marubeni (Jepang), Lucky Gold Star 
(Korea), Land & House (salah satu perusahaan 
properti terbaik di Thailand). Di 
samping itu, kita juga baru dapat mitra 


Mita D.S. 


lain, perusahaan properti peringkat 
atas di Australia. Kita mengajak mereka 
untuk joint venture supaya kita bisa 
berkembang lebih besar. Punya mitra 
internasional itu suatu kombinasi baik. 
Kita bisa belajar banyak dari mereka 
dan mereka juga menanam modal di 
sini. Jadi, suatu sinergi. 


Apakah merangkul mitra 
asing itu semata-mata karena 
suku bunga yang terlalu tinggi di 
sini? 

Pendanaan kita di sini memang 
terbatas. Kalau ada pihak asing yang 
kita undang bersedia berpatungan 
dengan kita dengan membawa dana 
cukup murah, mengapa tidak. Bila 
mengandalkan dana sendiri kita kan 


BERSAMA EKA TJIPTA & 
MENPARPOSTEL JOOP AVE, 
DALAM SALAH SATU ACARA 
PERESMIAN PROYEK DUTA 
PERTIWI. 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


butuh waktu yang lama 
untuk berkembang. Nah, 
dengan mitra asing itu, kita 
dapat dana murah dalam 
waktu cepat. 


Berapa komposisi 
pendanaan yang mereka 
setor? 

Kita 29 persen, 
Marubeni 26 persen, Lucky 
Gold Star 25 persen, Land & 
House 20 persen. 


Dana-dana dari 
mitra asing itu akan 
digunakan untuk proyek 
baru? 

Ya. Antara lain kita 
akan membangun peru- 
mahan skala besar yang 
terpadu di daerah Cibubur. 
Lokasinya lebih kurang 7 
kilometer dari Agrowisata 
Taman Mekarsari. Luasnya 
400 hektar. Mudah- 
mudahan Februari tahun 
depan diluncurkan. Peru- 
mahan kelasnya menengah 
itu belum kita tetapkan 
namanya. Karena kita 
didukung juga mitra-mitra 
asing dengan reputasi internasional, tentu 
semua fasilitasnya terbaik. 


Beberapa pengembang menunggu 
usai Pemilu 1997 untuk meluncurkan 
produk baru. Anda mengapa sebelum 
Pemilu? 

Mungkin itu yang spekulator. Saya tak 
melihat faktor lain, selain faktor pasar di mana 
kebutuhnnya untuk kelas menengah ke bawah 
itu besar. Keluarga yang membutuhkan rumah 
tidak akan menunda-nunda keputusannya 
membeli rumah, karena itu memang kebutuhan- 
nya. 


Menurut Anda, apa saja kunci sukses 
seorang pengembang? 

Tidak spekulatif, punya dana memadai 
(bukan pengembang modal dengkul). Di 
samping itu, dapat memilih lokasi proyek yang 
baik, reputasinya baik karena dapat memuas- 
kan konsumen. 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Tampaknya hal yang terakhir itu 
yang acap kurang diperhatikan sebagian 


pengembang, sehingga banyak diklaim 
konsumen... 

Makanya, konsumen sebaiknya memilih- 
milih pengembang yang punya reputasi baik. 
Sebaliknya, pengembang juga harus menyadari 
tanggung jawab moral terhadap profesi dan 
proyek yang dikembangkan. Bisa saja begitu 
dapat untung sekian miliar rupiah lalu kabur. 
Tapi kita sebagai pengembang tak bisa begitu, 
karena saya menjadi pengembang seumur 
hidup. Jika konsumen tak lagi percaya saya, 
berarti dagangan saya habis dong. Jadi, janji 
kepada konsumen jangan dimain-mainkan. 


Siapa yang paling berpengaruh 
dalam hidup Anda untuk mendalami 
bisnis properti? 

Pak Eka. Kita sendiri basic-nya di 
manufaktur. Tahun 1983/1984 Pak Eka sudah 


mulai mengembangkan DP di 
bisnis realestat. Waktu itu 
sudah dipredisiksikan salah 
satu bisnis inti kita realestat. 
Dasar pertimbangannya, 
rumah adalah kebutuhan 
dasar, di samping pangan dan 
sandang. 


Kini, berapa aset DP? 

Lebih kurang Rp 3,2 
triliun. Pertumbuhannya 
bertahap dan sangat hati-hati. 
Apalagi sebagai perusahaan 
publik. Untuk mempercepat 
perkembangan, kita merang- 
kul perusahaan-perusahaan 
besar internasional yang 
membawa dana murah dan 
pengalamannya ke sini. 


Apa sih prinsip hidup 
Anda? 

Utamakan kesehatan. 
Kedua, 
keluarga. Keempat, dirimu 


karier. Ketiga, 


dan teman-teman di 
sekitarmu. Segala sesuatu 
jangan dibuat ruwet, tapi 
persimpel saja. 


Seperti juga putra-putri 
Eka Tjipta Widjaja lainnya, Muktar juga 
pernah digembleng di berbagai perusahaan 
Grup Sinar Mas selama lebih kurang 10 tahun. 
Lelaki kelahiran Ujung Pandang tahun 1954 
ini, pertama kali digodok diperusahaan minyak 
kepala sawit. Barulah tahun 1986, ia ditugas- 
kan membangun jaringan divisi properti Grup 
Sinar Mas di bawah bendera PT DP. Di ta- 
ngannya, bersama Probosutedjo yang menjadi 
Direktur Utama, PT DP kini makin mengkilap. 

Sebagian besar pendidikan Muktar 
dijalaninya di luar negeri. Ia di Jakarta hanya 
sampai SMP. SMA-nya di Singapura, dan 
menamatkan studi jurusan commerce di 
University of Concordia, Montreal. Kedua 
putrinya pun kini sekolah di Amerika Serikat 
dan hanya putra bungsu yang ada di Jakarta. 
“Saya mungkin belum menjadi bapak yang 
baik. Karena waktu saya dari pagi sampai 
malam untuk bekerja,” aku Muktar, tentang 
anaknya 8 


45 


Superblok Cempaka Mas 


| A, 


(CEMPAKA N mas! = 


d PUSAT Ni AGA DAN HUNIAN i 


Menguntungkan 


Bagi Niaga, 


Nyaman Bagi Hunian 


Tidak semua hunian menguntungkan untuk berniaga, 
begitu pula sebaliknya, belum tentu semua kawasan niaga 
nyaman untuk hunian. Tapi pusat Niaga dan Hunian 
Cempaka Mas menguntungkan bagi niaga sekaligus 


nyaman untuk hunian. 


Lokasi Sangat Strategis 
Divisi Realestat Sinar Mas Group melalui 
PT Duta Pertiwi, kembali menunjukkan 
keandalannya dalam memilih lokasi niaga dan 
hunian. Kini pengembang Kawasan Komersil 
papan atas itu tengah membangun sebuah 
superblok Pusat Niaga dan 
Hunian Cempaka Mas yang 
terletak di bilangan Cempaka 
Putih, Jakarta Pusat. Dengan 
luas lahan 26 ha, Cempaka Mas 
akan merupakan salah satu 
kawasan terpadu (Superblok) 
terbesar di Jakarta setelah 
seperti misalnya, Sudirman 
Central Bussiness District 
(SCBD) di Jakarta Selatan dan 
Area Perdagangan Mangga 
Dua di Jakarta Kota. Dan bila 
dilihat, lokasi Cempaka Mas 
ini merupakan lokasi yang luar 
biasa strategis karena dimana 
lagi bisa didapatkan lahan sebesar 26 ha di 
Jakarta Pusat yang lebih baik dari Cempaka Mas 
di mana berada di jalur utama jalan Let. Jend. 
Suprapto dan Perintis Kemerdekaan, dan berak- 
ses langsung dengan jalan Tol dalam kota yang 
telah menghubungkan seluruh Jakarta. Selain itu 
lokasi proyek ini merupakan pertemuan tiga 
wilayah Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Utara dan 
Timur. Dan juga pada tahun mendatang lokasi 
Cempaka Mas ini akan menjadi kawasan bisnis 
terkemuka setelah Kawasan Segitiga Emas 
Sudirman karena di depan proyek ini rencana akan 
dibangun Simpang Susun Semanggi Il. 
Pembangunan Cempaka Mas direncanakan 
untuk Mix Use Development dan terbagi atas 3 
tahap. Tahap pertama diawali dengan pem- 
bangunan proyek yang diberi nama Graha 
Cempaka Mas yaitu, bangunan apartemen 


Para Manajemen, 

ki-ka : 

- Ir. Anton Dewanto 
(General Manager 
Cempaka Mas, 


= Ir. Glenn Hendra 
Gunadirdja (Execu 
tive Director 
Commercial II - PT 
Duta Pertiwi) 


- Ir. A. Antony 
Hadiwinata(Deputy 
Director Commer 
cial 11 PT Duta 
Pertiwi) 


- Budhi S. Gozali, 
SE (Marketing ` ` 
Manager Cempaka 


sebanyak 6 menara dengan jumlah 888 unit 
apartemen, dipadukan dengan 161 unit rumah 
kantor (rukan) dibawahnya serta bagi penghuni 
apartemen disediakan tempat parkir di basement 
dengan kapasitas 950 mobil. Menurut Ir. Glenn 
Hendra Gunadirdja, Executive Director Com- 
mercial I] PT. Duta Pertiwi, pembangunan aparte- 
men dan rukan didahulukan tidak lain untuk men- 
ciptakan agar suasana kawasan tersebut menjadi 
lebih hidup. Seperti diduga, dua tahun yang lalu 
begitu produk tersebut ditawarkan, langsung 
diserbu oleh masyarakat. Dan dalam waktu se- 
minggu, setelah pengembang tersebut mengada- 
kan launching perdananya, semua produk yang 
ditawarkan habis terjual. “Dan saat ini apartemen 
tahap pertama ini sudah dalam tahap serah terima 
kepada konsumen untuk dapat segera ditempati,” 
kata Ir. Antony Hadiwinata, Deputy Director 
Commercial II. 
Sekarang ini sedang dibangun Tahap II, yang 
diberi nama Mega ITC Cempaka Mas dengan to- 
tal luas lantai 285.000 m2, yang 
terdiri dari Mal Mega ITC 
Cempaka Mas seluas 140.000 
m2, 88 unit Kasun (Kantor 
Susun) 4 lantai seluas kurang 
lebih 26.000 m2, dan gedung 
perkantoran modern 24 lantai 
seluas kurang lebih 28.000 m2. 
Selain itu juga area parkir base- 
ment dan daerah sirkulasi serta 
M& E seluas 105.000 m? yang 
dapat menampung 3000 mobil. 
Untuk tahap III dengan luas 
lahan 11 ha akan dikembang- 
kan berikutnya untuk daerah 
komersial, sehingga superblok 
ini benar-benar akan menjadi Pusat Bisnis yang 
lengkap dan terpadu. 


Keistimewaan dari Mal Mega ITC 
Cempaka Mas 

Pembangunan Pusat Perbelanjaan Mal Mega 

ITC Cempaka Mas ini tentu saja tidak dilakukan 
dengan perencanaan seadanya, tetapi terlebih dahulu 
melalui suatu penelitian yang matang. Hasil pene- 
litian menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk 
pengembangan bisnis ritel di kawasan ini. “Jadi tidak 
hanya tergantung dari statistik atau informasi saja,” 
kata Glenn. Apalagi, tambah Glenn, jika dilihat dari 
peta lokasi pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta, 
saat ini cenderung ke arah Selatan dan Barat, 
sedangkan untuk wilayah Pusat, Utara dan Timur 
terbilang masih jarang. Kenyataannya di sekitar 
lokasi proyek ini boleh dikatakan hanya ada M al 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


EE 
, ላ 94 A 0 si E 
A aa aw eto ke nih 


Kelapa Gading. Dengan kondisi seperti ini bisa 
dipastikan Mal Mega ITC Cempaka Mas akan 
dapat menjaring pengunjung sesuai dengan pasar 
yang diinginkan. 

Mal Mega ITC Cempaka Mas mempunyai 
keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki 
oleh mal-mal lain, setelah mengembangkan ITC 
Mangga Dua dan ITC Roxy Mas, kini PT Duta 
Pertiwi dengan pengalamannya memutuskan 
untuk mengembangkan Mal Mega ITC Cempaka 
Mas dengan konsep yang berbeda dan lebih 
baik dari kedua ITC terdahulu. 

Dalam proyek ini PT Duta Pertiwi mema- 
dukan konsep ITC yang telah terbukti sangat 
sukses, dimana para pembeli bisa mendapat 
barang-barang berkualitas dengan harga yang 
sangat bersaing dan terjangkau dengan konsep 
mal modern yang menggabungkan antara 
“Belanja dan Rekreasi” (Shopping and Leisure). 
Hal ini dibuktikan dengan telah bergabungnya 
sejumlah anchor tenant bertaraf internasional 
seperti Continent (Hypermarket/Mega Swa- 
layan) dari Perancis, Butik-butik internasional, 
Department Store, Toko Buku Gramedia, Res- 
toran-restoran terkemuka seperti, McDonald's, 
Wendy 's, Sizzler, Pizza Hut, A&W, KFC, Ame- 
rican Hamburger, Hoka Hoka Bento, Dunkin 
Donuts, dan lain sebagainya. Selain itu 
dilengkapi dengan pusat-pusat usaha seperti, 
Pusat Fashion, Pusat Emas & Perhiasan, Pusat 
Sepatu, Pusat Bridal dan Kosmetik, Pusat Elek- 
tronik dan Komputer. Tak hanya itu Mal Mega 
ITC Cempaka Mas juga dilengkapi dengan 
berbagai jenis hiburan seperti, sinepleks 5 layar, 
arena bermain, food court dan restoran yang 
dapat menampung kurang lebih 1.200 orang dan 
cafe-cafe. 

Untuk mewujudkan Mal Mega ITC Cem- 
paka Mas menjadi pusat belanja yang mo- 
dern dan megah, PT Duta Pertiwi menggunakan 


ach: 
SS ٩ 
= 2 ) 
⁄“ SEA 
ki 


| 
ICEMPAKA MAS! 


PUSAT NIAGA DAN HUNIAN | 


Maket 
Pembangunan : 
Proyek Tahap | 
dan Tahap II 


NX 


"teg ሃሃ pe ma v ኣነ 
A I HI موو‎ n 


KA 


ta tt 


Apartemen yang 
siap di tempati & 
pembangunan 
Mal Mega ITC 
Cempaka Mas 


= 


arsitek dari Amerika yaitu Development Design 
Group (DDG) yang telah terbukti kehebatannya 
merancang Mal Pondok Indah , Mal Citraland 
dan lain-lain. Beberapa keistimewaan lain di 
antaranya Konsep Single Coridor, dimana semua 
toko menghadap atrium sehingga akan dilalui 
oleh pengunjung, mempunyai lima pintu masuk, 
sehingga akan memudahkan pengunjung 
memasuki mal tersebut. Juga seperti telah 
terbukti pada saat banjir besar tgl 10 Februari 
1996 yang lalu kompleks Cempaka Mas terbebas 
dari banjir. 

Keunggulan lainnya adalah toko-toko yang 
ada di Mal Mega ITC Cempaka Mas dapat 
dimiliki secara strata title (Hak Milik Atas Sa- 
tuan Rumah Susun). Dengan demikian ada tiga 
keuntungan bagi pedagang yang dapat diperoleh 
jika memiliki tempat usaha di Mega ITC 
Cempaka Mas. Pertama, dengan memiliki toko 
di Mal Mega ITC Cempaka Mas pedagang 
memiliki kepastian usaha yang lebih besar di- 
bandingkan dengan pedagang yang menyewa. 
Kedua, karena telah memiliki, pedagang bisa 
menjual barang dagangannya dengan harga le- 
bih murah. Ketiga, merupakan nilai investasi 
yang menguntungkan karena harga properti 
cenderung naik. “Itulah keunggulan kami yang 
tidak dipunyai oleh shopping center lain,” ung- 
kap Ir. Anton Dewanto, General Manager 
Cempaka Mas. 


n d ەچ‎ enon 

p O angi nanang nn 
Eet adin سم‎ mg EN š 

pian N 


Menjanjikan Berbagai 

Keuntungan 

Properti di superblok akan memberikan ke- 
untungan pada para pembeli, karena harganya 
akan terus meningkat seiring dengan terus 
bergulirnya aktivitas kawasan superblok 
tersebut, atau dalam istilah lain Cyclone Effect 
(memutar dan saling terkait). Sebagai contoh, 
tempat usaha di Mangga Dua yang dikem- 


'OPERTI INDONESIA DESEMBE 


x 


A KL 
45b 


4 


EMPAKA MAS 


PUSAT SIAGA DAN Hula 


Mas, karena dengan konsep ITC-nya. 


CA emana-mana Sangat Mudah SAE aa One Stop Shopping 

d Säz: e | Di Mal Mega ITC Cempaka Mas, semua 
kebutuhan dapat terpenuhi, karena adanya 
Hypermarket/Mega Swalayan terbesar dengan 
luas 15.000 m2. Coba bandingkan dengan pasar 
swalayan biasa yang hanya memiliki luas kurang 
lebih 2.000 m2. Dengan reputasi yang telah teruji 
selama 25 tahun di Eropa,tidak diragukan lagi 
Continent akan menjadi salah satu daya tarik 
terbesar bagi pengunjung di Mal Mega ITC 
Cempaka Mas. Selain itu dengan adanya pusat- 
pusat usaha seperti, pusat butik, fashion, emas, 
sepatu, elektronik dan komputer, dan lainnya 
maka Mal Mega ITC Cempaka Mas mempunyai 
keunikan tersendiri karena dibandingkan dengan 
mal-mal lainnya umur dan jangka waktu dari Mal 
Mega ITC Cempaka Mas ini dapat lebih panjang. 


"Karena konsep pusat-pusat usaha telah 

terbukti berhasil bertahan lama seperti, Pusat 

bangkan juga oleh PT Duta Pertiwi saat ini Lokasi mudah Elektronik Glodok, Pusat Alat Listrik di Harco, 
nilainya sudah 4 sampai 5 kali lipat dari harga dijangkau dan Pusat Sepeda di Roxy Mas. Mal Mega ITC 

awal. | Cempaka Mas akan menggabungkan itu semua 

| Kompleks superblok Cempaka Mas dikeli- dalam suasana belanja yang nyaman seperti 
| lingi oleh permukiman menengah, menengah ke layaknya di mal-mal modern." ungkap Budhi S. 
| atas yaitu perumahan Kelapa Gading, Sunter, Pulo Gozali, SE Marketing Manager Cempaka Mas 


Mas, Cempaka Putih, Kemayoran, dan lain-lain, 
membuat Mal Mega ITC Cempaka Mas telah 
| mempunyai Captive Market tersendiri. Apalagi 
| sebagai gambaran, Graha Cempaka Mas yang 
| terdiri atas 888 unit apartemen dan 161 unit rukan, 
artinya akan ada 888 keluarga yang bertempat 
| tinggal di sini. Kalau satu keluarga terdiri dari 4 
| orang, berarti pembelanja tetap Mal Mega ITC 
| Cempaka Mas berjumlah kurang lebih 3.500 or- 
ang. Belum lagi ribuan karyawan yang berkantor 
di gedung perkantoran Mega ITC Cempaka Mas. 
“Sehingga tidak diragukan lagi Mal Mega ITC 
Cempaka Mas akan menjadi tempat keramaian 
baru yang sangat prospektif di masa datang,” 
papar Glenn. 


| Konsep Belanja Lebih Murah 
Istilah berbelanja lebih murah pernah 
| populer sebagai berbelanja dengan harga grosir. 
Artinya nilai eceran dengan harga grosir. Trend 
semacam itu sudah menggejala di beberapa 
negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang 


| pada saat mereka mulai melihat bahwa harga Konsep single 

| barang di shopping center sudah terlalu mahal. coridor semua Makanya tak salah jika Mal Mega ITC 
| Makanya ada istilah Back to Basic, maksudnya toko menghadap Cempaka Mas disebut one stop shopping, karena 
| membeli barang berkualitas, dengan harga ke atrium, seseorang akan bisa terpenuhi semua kebutu- 
| murah. Nah, konsep berbelanja seperti itu, hanya sehingga akan hannya di satu tempat, mulai dari kebutuhan 
| akan anda dapatkan di Mal Mega ITC Cempaka re sehari-hari hingga kebutuhan sekunder. 


Mega) 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Fasilitas Tercanggih 

Barangkali hanya Mal Mega ITC Cempaka 
Mas yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
terlengkap dan tercanggih. Karena selain 
dilengkapi dengan 66 unit eskalator dan 4 unit 
lift penunpang juga dilengkapi 9 unit travelator 
yang akan memudahkan pengunjung berbelanja 
dengan menggunakan trolly, terutama mereka 
yang berbelanja di Hypermarket. Travelator ini 
akan menghubungkan Hypermarket dengan 


+ 1.200 orang 


lantai parkir di Basement dan lantai dasar. Selain 
itu Mal Mega ITC Cempaka Mas mempunyai 2 
buah express eskalator yang menghubungkan 
lantai dasar ke lantai 2 dan lantai 2 ke lantai 4. 
“Ini merupakan shopping center pertama di 


Indonesia yang dilengkapi fasilitas tersebut,” kata 


KE En RR RR RRR ER RK ooi ARASAN SR e ا‎ i 


ega empaka Mas 
dalam rekaan artis 


Glenn. Tak hanya itu, Mal Mega ITC Cempaka Mas 
juga dilengkapi dengan Fitness Center yang 
mempunyai kolam renang standar internasional. W 


i PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


= paka Putih 


ada awalnya proyek Pusat D dan Hunian Cempaka 
Mas luasnya hanya 14,5 ha, namun melihat animo 
masyarakat yang luar biasa, sejak September lalu 
dikembangkan lagi menjadi 26 ha. Sehingga Pusat Niaga dan 
Hunian Cempaka Mas akan semakin mengkukuhkan dirinya 
sebagai sebuah superblok terkemuka di Jakarta Pusat. 

Menurut Ir. Glenn Hendra Gunadirdja, brand ITC yang telah 

digunakan oleh PT Duta Pertiwi untuk dua pusat 
perbelanjaan yang dikembangkan sebelumnya yaitu ITC 
Mangga Dua dan ITC Roxy mas telah terbukti sukses. 
Sehingga nama ITC tersebut tetap digunakan, tapi 
dengan menambahkan Mega didepannya. Karena Mal 
Mega ITC Cempaka Mas ini skalanya memang sangat 
besar. Seperti terlihat dari luas lantainya yang kurang 
lebih 285.000 m2 gross. 

“Pola belanja orang yang datang ke ITC saat ini 
membuktikan bahwa konsep ITC lebih unggul. Kalau 
ke ITC, orang datang untuk benar-benar berbelanja, 
tidak seperti kebanyakan mal lain dimana banyak orang 
datang ke mal hanya untuk jalan-jalan atau makan,” ujar 
Antony Hadiwinata. Meskipun nama ITC tetap 
digunakan akan tetapi konsep dan disain Mal Mega ITC 
Cempaka Mas berbeda, “jauh lebih baik dan modern dari 
kedua ITC yang terdahulu,” kata Anton Dewanto General Man- 
ager Cempaka Mas menambahkan. 

Bila dilihat dari disain Mega ITC Cempaka Mas, yang 
memang dirancang oleh Development Design Group (DDG) 
arsitek ternama dari Baltimore, Amerika Serikat, maka tidak salah 
lagi bila hasilnya cukup menawan. Tengok saja, Kasun (Kantor 


Susun) berbentuk rukan yang dirancang khusus dengan 


mengelilingi mal, sehingga dekat dengan mal. Berarti 
segala fasilitas mal menjadi fasilitas kantor susun juga. 
“Siapapun yang berkantor di sini akan dapat menikmati 
fasilitas mal seperti tempat makan dan parkir yang luas. 
Jadi merupakan kompleks kantor susun yang sulit dicari 
duanya,” ujar Antony Hadiwinata. 

Selain itu seperti ditambahkan Budhi S. Gozali, SE, 
Marketing Manager Cempaka Mas, konsep shopping 
center Mal Mega ITC Cempaka Mas merupakan salah 
satu shopping center termodern. Dimana PT Duta 
Pertiwi mengkombinasikan hal-hal yang positif antara 
konsep ITC yaitu belanja barang bermutu dengan harga 
sangat bersaing dan terjangkau digabung dengan 
konsep mal modern yaitu belanja dan rekreasi, 
“sehingga menjadi sebuah shopping center yang lebih 
baik,” ujar Budhi. 

Dengan telah selesainya bangunan apartemen yang 
megah di kawasan itu serta telah dimulainya pembangunan 
Mega ITC Cempaka Mas, kini orang akan dengan mudah 
mengingat dan menyebut nama Cempaka Mas. “Sekarang saja 
orang mulai menyebut perempatan yang dulu dikenal dengan 
perempatan Coca Cola dengan perempatan Cempaka Mas,” 
tutur Glenn. 

Melihat prospek dan keunggulan yang dimilikinya, Glenn 
menilai Cempaka Mas akan tumbuh menjadi Land Mark di 
kawasan Cempaka Putih dan sekitarnya.m 


Gaya. Belanja Di Mal Masa Depan 


Hanya dalam hitungan bulan, Mal Ambasador akan beroperasi di 
pusat segitiga emas Jakarta. Sebuah prototipe hunian dan pusat 
belanja di masa depan. Di sini, barang bermutu tinggi dapat diperoleh 
dengan harga bersaing. | 


Siapa pun yang pernah ke Singapura, pastilah tidak 
pernah melewati untuk memasuki pusat- 
pusat perbelanjaan terkenal seperti CK 


Tang, Takashimaya, Paragon, dan Seiyu. 
Mal-mal yang berjejer di kawasan “Or- 
chard Road” tersebut benar-benar ideal 
sebagai pusat wisata-belanja. Tidak saja 
karena banyaknya pilihan barang dan 
mal, tapi juga fasilitas pedesterian yang 
begitu memanjakan pengunjung. Trotoar 
sepanjang Orchard Road dibangun 
sedemikian lebar dan dihiasi lansekap 
yang indah. 

Sebentar lagi pemandangan seperti 
ini dapat Anda temui di sepanjang jalan 
Prof.Dr.Satrio (Casablanca). Sesuai 


lr, Stevanus 


Wi 


dengan kebijaksanaan Pemda DKI 


Aa e Ei = با‎ ë ele ቫት 
+ = EW ka HK عا ف‎ ሆጤ نا غا‎ 


Jakarta, kawasan ini akan dikembangkan 


. Bentuknya lebih kurang seperti kawasan Orchard Road di 
Singapura. “Kelak pusat belanja di Asia akan berada di sini, 


i r 

1 LA & 
sa e 

2 > 


menjadi permukiman dan pusat komersial masa depan. , 


Artis impresion Mal Ambasador - Kuningan 


dan menjadi shopping destination,” kata Ir Stevanus HA, Di- 
rektur eksekutif PT Perwita Margasakti, anak perusahaan PT 
Duta Pertiwi, Sinar Mas Group, pengem- 
bang Mal Ambasador-Kuningan. 
| Ide pengembangan Ambasador- 
W Kuningan termasuk unik. Di atas lahan 
seluas 3 hektar, akan dikembangkan mal, 
apartemen, kantor toko, dan kantor stu- 
dio. Konsep smart complex ini akan 
"membuat proyek Ambasador-Kuningan 
W memiliki keuntungan tinggi. Karena 
፲ tidak hanya berfungsi sebagai tempat 
tinggal semata, tapi juga sekaligus 
tempat bisnis dan rekreasi. Semuanya 
'dapat diperoleh di satu lokasi. 
| Sesuai dengan rencana Pemda 
serta lokasi yang begitu strategis, 
keinginan untuk menjadikan Mal 


ጭ 


'Ambasador-Kuningan menjadi bagian 
ww “Orchard Road-nya Jakarta” 
bukanlah mustahil. 

Tahap pertama, proyek Ambasador-Kuningan akan 
dikembangkan di atas lahan seluas 1,3 hektar. Di sini sedang 
dibangun 144 unit apartemen seluas 22.600 m2, 25 unit ruko 
seluas 11.700 m2, 305 unit mal seluas 28.000 m2 , dan 18 unit 
kantor studio seluas 6.400 m2. Untuk menampung seluruh fasi- 
litas tersebut, pengembang menyediakan 3 lantai parkir 
dengan kapasitas sekitar 850 kendaraan. 

Sebagai pusat belanja masa depan, Mal Ambasador 
didukung oleh sejumlah fasilitas penunjang. Kemudahan dan 
kenyamanan pengunjung untuk berbelanja selalu diutamakan. 
Tentu saja semuanya bertujuan untuk keuntungan pemilik dan 
penyewa unit Mal Ambasador. Sebagai antisipasi ledakan 
pengunjung dan menjamin kemudahan lalu lintas manusia, 
tidak kurang dari 30 unit eskalator disediakan oleh pengem- 
bang. Fasilitas ini masih ditambah lagi dengan 2 unit lift capsul 
dan 4 unit lift barang. Perencana Mal Ambasador membuat 


PROPERTI INDONT 


E 


sistem single coridor yang membuat seluruh unit toko 
menghadap ke koridor utama. Sehingga pengunjung akan 
melewati semua toko yang ada. 

setiap unit mal yang dibeli dengan sistem strata title dan 
disewa, semuanya dilengkapi dengan fasilitas line telepon 
serta listrik 1.300 watt. Dengan sistem strata title( hak milik 


sarusun), pemilik bisa mengagunkan unit yang mereka beli 


Apartemen, dengan 2 kamar tidur 


menangkap peluang, Mal Ambasador ini jelas akan menjadi 
prioritas utama untuk dijadikan sarana berinvestasi sambil 
berusaha. Mal Ambasador memiliki sejumlah magnit yang 
membuat pengunjung akan datang dan betah berbelanja. 
Mal Ambasador dikembangkan menyatu dengan kantor 


toko dan Apartemen Ambasador. Pengembangan seperti ini 
kor Rama 


ZS 4 “ሕ 


T 


Apartemen, dengan 3 kamar tidur 


Sarana penunjang seperti pasar swalayan, food court, serta 
game center semuanya tersedia di satu kawasan. Artinya, 
cukup dengan melayani seluruh kebutuhan penghuni di Apar- 
temen Ambasador saja, para pedagang sudah pasti menda- 
patkan keuntungan besar. Apalagi bila ditambah dengan 
pengunjung yang datang dari luar area. Bagi konsumen yang 
kebetulan seorang pengusaha dapat bertempat tinggal di 
apartemen, dan berbisnis di mal atau di kantor toko sekaligus. 

Menurut Tristan Bahri, Sales and Administration Man- 


LS ۷ 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


untuk mendapatkan modal ke bank. Bagi pengusaha yang jeli 


ager PT Perwita Margasakti, Mal Ambasador memiliki potensi 
pasar yang sangat besar. Sejauh radius 5 kilometer. dari lokasi 
mal, terdapat 80 ribu kepala keluarga yang membutuhkan 
sarana pusat perbelanjaan. Ini belum lagi termasuk pasar 
karyawan yang bekerja di hampir 153 gedung perkantoran di 
kawasan segitiga emas. “Kami perkirakan sekitar 200 ribu 
karyawan dari seluruh perusahaan tersebut akan 
memanfaatkan kehadiran Mal Ambasador,” katanya. 
Besarnya ceruk pasar yang ada, masih akan bertambah 


bila melihat banyaknya kawasan perumahan di Jakarta Timur. 


Posisi strategis jalan Prof. Dr. Satrio yang merupakan jalan ` 


penghubung antara wilayah Barat/Pusat dengan wilayah 
Timur, mengharuskan mereka melalui lokasi Mal Ambasador. 
“Sambil menunggu kemacetan berkurang, mereka bisa 
berbelanja sambil istirahat di Mal,” ujar Stevanus lagi. 
Prospek masa depan yang begitu cerah, membuat unit 
mal, kantor toko, dan kantor studio banyak digemari konsu- 
men. Permintaan pasar yang cukup besar, membuat pengem- 
bang Mal Ambasador menetapkan ketentuan, hanya 60 
persen saja dari unit mal yang akan dijual. “Sedangkan 
sisanya 40 persen lagi kami sewakan,” ujar Tristan Bahri. 
Dari data pengembang, saat ini sudah tercatat penjualan 
mal sebanyak 80 persen, apartemen 95 persen, kantor toko 
sebanyak 65 persen. Untuk sementara, penjualan unit mal 


lebih diutamakan. Sejumlah tenan besar telah masuk dan siap 


beroperasi di Mal Ambasador. 
masih banyak و‎ P 
yang ingin memiliki, AA WW 
tapi kami berusaha | 
agar 
adalah enduser. Se- 


pembelinya i | ' 


leksi ini kami laku- 
kan agar mal Amba- 
sador dapat men- 
jadi tempat tujuan 
berbelanja yang 
ramai dan berha- 
sil,” Tristan Bahri 
lagi. 

Untuk Anda 
yang serius ingin 
mengembang- 
kan usaha, masih 
tersedia unit to- 
ko dengan po- 
sisi yang stra- 
tegis. Dengan 
pemba- 

yang 
menarik. 


cara 
yaran 


Mal Ambasador : ; 


Menggunakan sistem single coridor 


46b 


Damhar Rahmad 


TINGGAL 11 
BULAN LAGI < : 


Untuk mengejar target soft opening 
1997, pekerjaan fisik proyek Mal Ambasad 
terus dipercepat 


Menangi: ki-ka : 
Tristan Bahri (Sales & Administration Manager), Ir. Adrianto Trisnadi 
(General Manager), Ir. Adrianto Budiarsa (Promotion Manager) 


amabesar dankomitmenpengembang seluruh pekerjaan pra-konstruksiMal & Apartemen | 
Sinar Mas Group memang patut dipuji. Ambasador selesai, percepatan pekerjaan konstruksi 
Mereka mampu merealisasikan janji lantai demi lantai terus dipacu. 

pembangunan Mal & EE Neat Apalagi untuk mal 
ApartemenAmbasador ËL f f f - Ee o 3 dengan mengubah 
sesuai jadwal skedul. W metode konstruksi 
Sebelumnya, sejumlah E menjadi sistem precast 
konsumen sempat | baik untuk pelat lantai 
meragukan kelanjutan “maupun dinding, 
proyek Ambasador- ' makaakanterjadi 
Kuningan. Bisa | percepatan dalam 
dimaklumi, setelah ' penyelesaian mal 
peluncuran perdana _ secarakeseluruhan 
beberapa waktulalu, Í bahkanuntuk 
gaungproyekini . Apartemen dalam satu 
sempat terhenti. ú f minggu kamibisa 
Apalagiprogres * selesaikanpengerjaan 
pembangunan di lapangan terlihat berjalan lamban. ` konstruksi satu lantai, jelas Adrianto Irisnadi lagi. 
Namun kesimpulan sepintas initernyatabertolak Nopember lalu, pekerjaan seluruh konstruksi 6 lantai 
belakang dengan keadaan sebenarnya. Padahal, Mal Ambasador-Kuningan seluas 28 ribu m2 telah 
kesibukan di lapangan terus berjalan. Proses selesai yang ditandai dengan dilakukannya acara 
pekerjaan pra-konstruksi yang hampir-hampir tidak : | 
terlihat dari luar inilah yang menimbulkan 
kesalahpahaman masyarakat awam. Land dearing 
dan pilingdilakukan siang malam. Puncaknya adalah 
pada saat pengerjaan pondasi dan basemen Apalagi, 
proyek Mal & Apartemen Ambasador tahap pertama 
ini menggunakan 3 basemen, yakni semi basemen, 
basemeni, dan basemenil. “Semua pekerjaan pra- 
konstruksi memang banyak memakan waktu dan dari 
luar terkesan tidak berjalan,” kata IrAdrianto Irisnadi, 
General Manager PT Perwita Margasakti pengembang : 
proyek Ambasador. Cukup beralasan. Terbukti setelah 791 iai Ao: 


Damhar Rahmad 


ኘ E ES ED 
: F Sex 
e 4 E ` 5:51 ፃ 
5 F መመ ES 
እ 1 š + 


Staf Marketing Mal & Apartemen Ambasador Kuningan 


Damhar Rahmad 


Penyelesaiannya dipercepat 


N AO E | PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


£ 


topping off (penutupan atap). 

Diperkirakan, pada Februari 1997 nanti, 
proyek mal senilai Rp100 miliar ini selesai 
ditinishing. Menurut PimPro PT Waskita Karya, 
kontraktorutamaproyek ini, penyelesaian 
proyek Mal Ambasador sebenamya dijadualkan 
Juni 1997. Namun, atas permintaan 
pengembang, progresnya dipercepat. 
“Dengan begitu proyek mal ini selesai empat 
bulan lebih awal,” Kata Elisabeth Wiria, Pimpro 
Ambasador-Kuningan 

Pengalaman matang kontraktor BUMN di 


pekerjaan konstruksi untuk apartemen pun tak jauh 

E berbeda. Saatini pekerjaan konstruksi telah mencapai 
"lantai ke-11. Dari kenyataan di lapangan, tidak Wë 
berlebihanbila Mal Ambasador akan siapberoperasi ` $ 
pada November 1997. Begitu juga dengan 
apartemen yang direncanakan Desember 1997 juga 
akan diserahkan kepada konsumen. Andaberminat 
untuk berbisnis di Mal atau tinggal Apartemen - 
Ambasador? Hubungi saja: 


m Marketing Mal & Apartemen 
Ambasador-Kuningan 

PT PerwitaMargasakti 
TIp.5262818 - Fax. 5262822 


Mal Ambasador, tujuan belanja yang menguntungkan 


bawah PU ini sangat membantu mempercepat 
penyelesaian proyek Ambasador-Kuningan. Salah satu 
cara yang dilakukan PT Waskita Karya untuk 
mempercepat progres adalah mengubah metode 
konstruksi yang direncanakan semula. Dari sistem cast 
in site, menjadi sistem precast half slab. Melalui 
metode ini, pekerjaan pemasangan dinding dan 
kolom menjadi lebih mudah dan praktis. Meskipun 
untuk ini, jumlah pekerja lebih banyak lagi 
dibutuhkan. 

Karenadikerjakan dalam satu paket, progres 


هن لا 


PROPERT INDONESIA DESEMBER 1996 


PERUMAHAN HIJA 
DENGAN HARGA 
TERJANGKAU 


Di Rumah Taman Banjar Wijaya, 
Anda tidak hanya sekadar 
membeli rumah dengan segala 
keunggulannya. Pengembang 
juga bertanggungjawab sampai 
ke soal estate management. 


BANJAR (Co) WIJAYA 


RU M- AH d MI AS N 


ini, tidak sedikit 

perumahan yang 

ditawarkan dengan 
kemasan paket akhir tahun, paket 
natal atau paket tahun baru ini. 
Berbagai keuntungan menarik 
yang ditawarkan para 
pengembang itu, tidak perlu 
membingungkan Anda. Peru- 
mahan yang satu ini mempunyai 
keunggulan yang lebih banyak. 
Maklumlah, perumahan kelas 
menangah ini sengaja 


E E r mme) 
ea A መ... ۳م‎ 
= d 


a 
5 A 


Lingkungan perumahan yang tertata rapi, hijau dan asri 


dipersembahkan 
oleh konsorsium 
dua pengembang 
terkenal dan 
berpengalaman 
yaitu BUMN Wijaya ፪፪ 
Karya dan divisi 
realestat Grup Sinar 
Mas. Ya, di Rumah 
Taman Banjar 
Wijaya, Anda 
sekeluarga bisa . 
mendapatkan rumah yang lebih 
lega, yang lebih indah, harga 
terjangkau dengan lokasi sangat 
strategis dan fasilitas lengkap. 
Dengan konsep rumah 
taman, maka rumah yang 
dibangun mengacu pada keasrian 
dan kesegaran lingkungan. 
Nuansa kehijauan taman lebih 
dominan di perumahan Rumah 
Taman Banjar Wijaya. Dari total 


ይ- 


Para Manajemen, ki-ka : 

- Viriyawan Murti Phd, MBA 
( Deputy Director Technical & 
Planning-PT Duta Pertiwi ) 
Ir. Henny Taslim (Sales Marketing 
Manager-PT Sinarwijaya 


Ekapratista ) 
Didi Munarno (Deputy Project 
Manager-PT Wijaya Karya) 


areal seluas 120 hektar itu, hanya 
sekitar 60 persen yang dibangun 
rumah dan kompleks komersial. 
Sisanya yang 40 persen diperun- 
tukkan untuk kawasan hijau 
seperti taman dan areal terbuka 
nan hijau, serta jalan, saluran, 
dan fasilitas. 

Karena mempunyai konsep 
rumah taman, maka rumah yang 
dibangun lebih mengutamakan 
kelegaan dan kesegaran bagi 
penghuninya.Di samping tiap 
rumah sudah diberi bonus berupa 
taman yang asri, desain rumah 
juga dirancang khusus, sehingga 
menimbulkan kesan lega. Umpa- 
manya, rumah berlantai satu 
didesain lebih tinggi. Dari luar, 
rumah itu terlihat seolah-olah 


berlantai dua, karena plafond-nya 
dibuat lebih tinggi. Penghuni di 
dalam pun merasakan kelegaan, 
melebihi luas rumah yang 
sebenarnya. “Meskipun rumah ini 
kelas menengah, tapi penghuni 
boleh bangga karena desain dan 
mutu bangunannya kelas 
mewah,” ujar Ir. Henny Taslim, 
Marketing Manager PT 
Sinarwijaya Ekapratista, perusa- 


haan pengembang Banjar Wijaya. 


Jika Anda memilih rumah 
tentu faktor lokasi menjadi 


|| 


Tipe Chrisant 39/78 


a መጮ 2 


pertimbangan penting. Berbicara 
. soal lokasi, Rumah Taman Banjar 
“Wijaya adalah sangat strategis. 
“Alternatif pencapaiannya banyak. 
N Misalnya, dari tol Tomang melalui 
— jalan tol Jakarta Merak, dapat 
“ditempuh dalam waktu 30 menit. 


Se «Dari daerah Daan Mogot dapat 


dicapai dalam waktu 10 menit 
melalui jalan Ampera. Sedangkan 
dari Kebayoran Lama melalui 
Jalan Ciledug Raya cukup 
menyediakan waktu 20 menit. 
Prospek lokasi Rumah Taman 

jar Wijaya bertambah cerah, 


SE ES 
— Í هپون‎ ==" 


የ 
١ ٩٨۹ 
1 ሬች 


karena dalam 
waktu dekat 
Jalan KH Hasyim 
Ashari (Cipondoh 
Raya) segera 
dilebarkan 12 
meter lagi 
menjadi 24 
meter. Dan, yang 
paling penting, 


Karawaci dan hanya 15 menit dari 
Puri Mal. Begitu juga, karena 

persis bersebelahan dengan Kota 
Modern. Jalan tembus antara 

kedua perumahan itu segera 

dibuka, dan fasilitas Kota Modern 
dapat pula digunakan penghuni ፪፪ 
Banjar Wijaya, seperti rumah 
sakit, club member golf, super- 
market dan lain-lainnya. 


rencana Rumah Taman Banjar Wijaya 
pembangunan sendiri, mempunyai fasilitas yang 
outer ringroad lengkap pula untuk memenuhi 


kebutuhan para penghuninya. 
Yaitu sport club, kolam renang, 
sekolah taman kanak-kanak, 
ruko-ruko yang antara lain 


yang membentang antara 
Bandara Sukarno Hatta 
£ dengan jalan tol Jakarta- 
Merak, persis akan 


E melewati samping Barat digunakan untuk restoran dan 
w perumahan ini. Saat ini minimarket, areal komersial, dan 


community centre (balai 
pertemuan) seluas 7.300 meter 
persegi. Di samping itu, juga 
tersedia pengawalan petugas 


saja, waktu tempuh. dari 

Banjar Wijaya ke Bandara 

Sukarno Hatta tidak - 
kurang dari 20 menit. Jika jalan 
outer.ringroad itu selesai, ke 
Ban ` | — X @ 
Sukarno 
Hatta 
cukup 10 
menit saja. | 
Rumah i 


Taman 

Banjar 

Wijaya juga IE 
gampang لګ‎ 


dicapai dari 
Supermal 


Bentuk Interior pada Type Melati di Perumahan Taman Banjar Wijaya 


k. 


"ih 


penghuni. 
Berdasarkan lokasi yang 
sangat strategis dan fasilitas 
tersebut, maka di samping untuk 
hunian, membeli rumah di Rumah 
Taman Banjar Wijaya juga berarti 
potensi investasinya sangat 
menguntungkan. Harga rumah 
dan tanah di sini di masa yang 
akan datang akan terus berlipat- 
lipat. “Kenaikan harga di sini 
pernah mencapai 40 persen per 
tahun. Karena itu, potensi 
investasi pembelian rumah di sini, 
tidak diragukan lagi,” ujar 
Viriyawan Murti PhD, MBA, 
Deputy Director Technical & 
Planing, PT Duta Pertiwi. 
Berbeda dengan kebanyakan 
perumahan yang dibangun 
pengembang, di mana begitu 
selesai membangun kadangkala 
tidak peduli lagi dengan pembeli 
atau penghuni, maka hal 
demikian tidak akan ditemui di 
Rumah Taman Banjar Wijaya. 
Pengembang ini sangat 
memperhatikan kepuasan 


Fasilitas Sport Club & Kolam Renang 


konsumen atau costumer satis- 
faction. “Kami tidak mau hanya 
menjual rumah, tapi juga 
bertanggung jawab begitu rumah 
terjual untuk mengelola estate 
management-nya,” kata Ir. Henny 
Taslim. 

Untuk memberikan 
pelayanan estate management, 


en A sena = 


bagi pengembang 
Banjar Wijaya 
tampaknya bukan 
suatu yang sulit. 
Maklum, PT Duta 
Pertiwi, selama ini 
sudah 
berpengalaman luas 
mengelola estate 
management dari properti yang 
dibangunnya baik dalam bentuk 
apartemen maupun mixed use 
complex. “Untuk Rumah 
Taman Banjar Wijaya, juga 
kami canangkan pelayanan 
soal estate management 
seperti di proyek properti 
kami lainnya,” tambah 
Viriyawan Murti PhD, MBA. 
Untuk mendapatkan 
segala keuntungan 
membeli rumah di Rumah 
Taman Banjar Wijaya ini, 
Anda tak usah 
membayangkan harga yang 
melangit. 
Harganya sangat 
terjangkau. Uang muka 
hanya 10 persen, itupun 
bisa dicicil 3 kali. 
Angsuran mulai dari Rp 
800 ribu. Ini didukung 
pula oleh pembiayaan 
KPR dari Bank 
Internasional Indonesia. 


ipe Chatelya 47/90 


BS na ` E ET 


Karena masih satu grup dengan 
pengembang, maka Anda tentu 
mendapatkan suku bunga KPR 
yang spesial, yang jauh lebih 
kompetitif dibanding bank lain. 


Karena itu, bergegaslah 


bergabung dengan 900 keluarga 
yang telah menikmati 
kenyamanan dan kebahagian 
tinggal di Rumah Taman Banjar 
Wijaya 88 Advertorial | 


Hubungi! 
Kantor Pemasaran: 
Jl Cipondoh Raya Km 2, 
Tangerang 
Telp. 554.1904 - 6 
Fax.: 552.1374 


KIIN 


ERA BINTARO 


Pemasaran 
AA 


Aa 
ዷ, 


Dese 


deed eg, 


1 


Pengembang: 


መ 


፪ 
: 
ch 
: 
= 
= 
2 
3 
= 
- 
2 
E 
S 


d 
/ 


N 


LIPUTAN KHUSUS 


m KPR 


Optimistis di Tengah 
Suku Bunga Tinggi 


Meski suku bunga masih tinggi bank-bank penyalur KPR tetap meningkatkan alokasi kreditnya 


tahun 1997. 


eboh soal suku bunga. Itulah 
salah satu babak yang 
menandai penghujung tahun 
1996. Kehebohan itu bermula 
f dari bola yang digulirkan 
Menristek BJ Habibie. Menurut Habibie, 
suku bunga perbankan Indonesia sudah 
sangat tinggi dan perlu segera diturunkan. 
“Suku bunga tinggi menyebabkan harga 
uang tinggi, kegiatan pro- 
duksi lesu, dan daya saing 
lemah,” katanya. Pernyataan 
teknolog tersebut, mandapat 
tanggapan luas dari para 
pakar ekonomi sampai Gu- 
bernur Bank Indonesia. Inti- 
nya, sebagian besar kalang- 
an memang mengharapkan 
suku bunga turun, namun 
masalahnya cukup komp- 
leks. Yang paling kontrover- 
sial adalah tanggapan bega- 
wan ekonomi Indonesia: 
Sumitro Djojohadikusumo. 
Dengan sejumlah argumen- 
tasi dan data, Sumitro ber- 
pendapat, jika suku bunga 
diturunkan maka ekonomi 
negara bisa bangkrut. Me- 
nurutnya, soal suku bunga 
tidak satu-satunya masalah 
dalam perekonomian Indo- 
nesia. “Bagaimana dengan 
kebocoran akibat pungutan 
dan distorsi ekonomi yang 
mencapai 30 persen dari 
biaya?” katanya. 

Apapun kesimpulan 
perdebatan para profesor itu, 
yang jelas suku bunga yang 
tinggi adalah “musuh” bagi 
bisnis properti. Jika suku 
bunga bergerak naik, maka 


sg 


ENNY HARDJANTO : NAIK 150 PERSEN 


yang terjadi dalam dunia properti adalah 
proses lesu darah alias penurunan. Makin 
tinggi suku bunga, makin menukik pula 
bisnis properti. Sebab, permintaan 
terhadap properti menurun, karena daya 
beli masyarakat melemah disebabkan 
suku bunga yang tinggi itu. Lebih-lebih 
sekitar 70 persen pembelian rumah 
dilakukan melalui KPR. Di samping itu, 


ja‏ سي 


፦ 
: 
d i 


para pemilik uang lebih senang menaruh 
uangnya di bank, karena suku bunga bank 
menjanjikan keuntungan yang lumayan. 

Sebaliknya, bisnis properti akan ber- 
gairah, jika suku bunga turun. Permintaan 
masyarakat terhadap properti akan 
meningkat, karena daya beli masyarakat 
akan menguat. Para pemilik uang pun 
cenderung membelanjakan uangnya ke 

ኞ : properti. Maklum, keun- 
tungan investasinya relatif 
lebih besar, disebabkan 
pasar properti sedang 
bergairah. Capital gain 
menanam uang di properti 
lebih tinggi, ketimbang 
membungakan uang dalam 
deposito atau tabungan di 
bank. 

selama tahun 1996, 
bisnis properti tampaknya 
belum sembuh dari lesu 
darah. Maklum, suku bunga 
masih tinggi. Suku bunga 
KPR sepanjang tahun 1996 
masih bertengger di atas 
angka 20 persen, Dalam 
penilaian Ciputra, suku 
bunga KPR yang berkisar 
pada angka 20 persen ter- 
sebut, tergolong sangat 
tinggi. Menurut konglo- 
merat properti tersebut, 
suku bunga KPR yang ideal 
adalah 12 persen. Dengan 
tingkat bunga wajar seperti 
itulah masyarakat Indone- 
sia akan lebih mampu memi- 
liki rumah. 

Ciputra sampai pada 
kesimpulan angka 12 persen 
tersebut dengan pertim- 
bangan bahwa penghasilan 


48 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


seorang jangan sampai melebihi 30 persen 
untuk menyicil KPR. Pada hemat Ciputra, 
berdasarkan pengalaman, jika suku bunga 
KPR tinggi sampai melebihi 20 persen, 
maka penghasilan seseorang akan 
tersedot lebih dari 30 persen untuk 
menyicil KPR. “Itu jelas memberatkan 
debitur KPR,” ujar Ciputra kepada Properti 
Indonesia. 

Pihak bank sendiri, sebenarnya juga 
tidak menginginkan suku bunga KPR 
terlalu tinggi. Sebab, jika suku bunga 
tinggi, akan menyedot lebih banyak 
penghasilannya pada cicilan rumah. Jika 
dalam periode KPR suku bunga naik terus, 
bisa membahayakan kelancaran nasabah 
dalam melunasi kreditnya. Karena itu, 
pertimbangan utama bank dalam membe- 
rikan fasilitas KPR adalah kemampuan 
membayar cicilan. “Pertimbangan ini 
sangat penting, karena kita membiayai- 
nya untuk jangka panjang. Jangan sam- 
pai, selama masa menyicil ini perekono- 
mian nasabah menurun,” ujar Enny Har- 
djanto, Wakil Presiden Direktur Bank 
Bapan Sejahtera. Jika kesejahteraannya 
menurun, tentu saja bisa mengggangu 
kelancaran pembayaran KPR-nya. 

Konglomerat Eka Tjipta Widjaja 
dalam wawancara dengan Properti Indo- 
nesia juga menyarankan bahwa suku 
bunga harus diturun. “Suku bunga tinggi 
bagi perbankan juga berbahaya, karena 
kredit macet akan meninggi. Dana yang 
disalurkan perbankan berada dalam risiko 
tinggi,” ujar bos Grup Sinar Mas tersebut. 
Eka mengakui cukup dilematis bila me- 
nurunkan suku bunga. Akibat yang ditim- 
bulkan, misalnya bisa terjadi dana di 
perbankan akan lari dan boleh jadi diparkir 
di luar negeri alias pelarian dana yang cu- 
kup besar. “Ini memang ibarat telur deng- 
an ayam. Mana yang lebih dulu,” ungkap 
Eka Tjipta. 

Namun, dalam pandangan penyan- 
dang gelar doktor honoris causa dari 
Pitsburg State University tersebut, kalau 
pemerintah mau, sebenarnya suku bunga 
bisa diturunkan. Faktor pendukungnya, 
menurut Eka Tjipta, ekonomi Indonesia 
cukup kuat dan berkembang baik dengan 
pertumbuhan 8 persen per tahun. “Saya 
pernah mengusulkan agar pemerintah 


Sumardi 


— = A 


BANK TABUNGAN NEGARA : MENGALOKASIKAN RP. 2,7 TRILIUN 


EE 


ሙዐመር: - 
= EE? 


mengambil suatu sikap; maksimal 5 persen 
SWAP dibuka, siapa yang mau membeli. 
Jika bunga deposito dolar AS 8 persen, 
baru 13 persen. Dengan begitu, ke luar 
suku bunga bisa 15 persen,” papar pengu- 
saha nomor dua terkaya di Indonesia terse- 
but. Jika suku bunga kredit umum bisa 
diturunkan, maka diharapkan juga 


mendorong penurunan suku bunga KPR. 

Walaupun diganjal oleh suku bunga 
tinggi, namun pertumbuhan kredit 
perbankan ke sektor properti tampaknya 
tetap tinggi. Pangsa kredit properti 
(kredit untuk konstruksi, realestat dan 
KPR) terhadap total kredit perbankan 
saat ini, seperti diungkapkan Gubernur 


PROPERTI 


INDONESIA DESEMBER 1996 


49 


LIPUTAN KHUSUS 


Bank Indonesia di Rakernas REI bulan 
lalu, mencapai 18,4 persen. Padahal, 
tahun 1995 lalu, pangsa kredit properti 
hanya 17 persen. “Konsentrasi pem- 
berian kredit yang terlalu besar kepada 
sektor properti dapat menyeret dunia 
perbankan dalam kesulitan apabila 
terjadi risiko kredit macet pada sektor 


tahun 1997? 
Untuk perumahan yang untuk dihuni (bukan untuk investasi atau disewakan lagi), khususnya untuk kelas menengah 
ke bawah tetap kami unggulkan. Apalagi untuk KPR Paket A yang merupakan program, karena pasokannya masih jauh dari 
permintaan. Dalam Repelita VI ditargetkan pembangunan 500 ribu unit RS dan RSS. Untuk kelas ini malah meningkat. Begitu 
juga dengan rumah menengah yang harganya Rp 75 juta ke bawah, potensinya cukup besar. Karena orang yang 
berpenghasilan Rp 2,5 juta sampai Rp 4 juta makin banyak. Jadi, tahun 1997, prospek pembiayaan untuk rumah menengah 
ke bawah masih cerah, karena permintaannya juga masih tinggi. 


Subsektor properti yang lain? 


properti,” ujar Gubernur BI Soedradjat 
Djiwandono, mengingatkan. 

Kredit ke sektor properti, khususnya 
KPR, bagi kalangan perbankan memang 
dianggap cukup aman dan risiko kemacet- 
an sangat rendah. Apalagi, jika yang 
dibiayai adalah rumah kelas menengah ke 
bawah yang benar-benar dihuni. BTN 


RP 


umpamanya, persentase kredit macetnya 
relatif sangat kecil. Posisi kredit macet 
bank yang khusus membiayai perumahan 
ini hanya 0,59 persen dari outstanding 
kreditnya. “KPR relatif aman. Karena 
jaminannya adalah aset tetap berupa tanah 
dan bangunan yang nilainya terus naik,” 
ujar Direktur Utama BTN Tito Soetalak- 


Tito Soetalaksana, 
Direktur Utama BTN: 


7 TRILIUN 


Bank Tabungan Negara (BTN), agaknya masih tetap 
menjadi tumpuan banyak orang untuk mewujudkan harapan 
memiliki rumah. Dalam lima tahun terakhir saja (1992-1996), 
BTN telah menyalurkan KPR senilai Rp 7,633 triliun, dengan 
Jumlah rumah yang dibiayai sebanyak 1.242.326 unit. Jika 
rata-rata tiap rumah dihuni oleh empat jiwa saja, maka sudah 
4,97 juta jiwa yang yang berlindung dai pasan dan hujan di 
rumah-rumah yang dibiayai BTN. 

Meskipun sudah beroperasi menjadi bank umum, 
konsentrasi BTN terhadap sektor perumahan tidak bergeser. 
Direktur Utama BTN Tito Soetalaksana mengakui, karena 

perkembangan pasar yang bagus, BTN mulai melangkah 
untuk memberikan kredit non KPR, 
inti BTN adalah KPR khususnya untuk menengah ke bawah, 
maka porsi KPR tetap dominan, ” kata Tito. Saat ini, porsi KPR 
masih 80 persen dari total kredit dan sisanya kredit umum. 
Berikut perbincangan Pria Takari Utama dari Properti 
Indonesia dengan Tito Soetalaksana, diruang kerjanya, 
Menara BTN lantai 22, Jakarta. 


Namun, “Karena bisnis 


Banyak kalangan memprediksikan situasi bisnis 
properti tahun 1997 tidak akan lebih baik dari tahun 1996. 
Sebagai bank yang khusus membiayai perumahan, 
menurut Anda bagaimana prospek pembiayaan sektor ini 


Tampak kecenderungan kenaikan permintaan untuk apartemen menengah ke atas, terutama yang berlokasi di daerah 


= 


50 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


sana. 

Hal yang sama diakui pula oleh Ninie 
Admajaya, Direktur Utama Bank Dana- 
mon. Menjawab Properti Indonesia, Ninie 
menyatakan bahwa tingkat keamanan dan 
ceuntungan produk KPR sangat baik. 
sebab, demikian Ninie, maksud dan tujuan 
credit jelas, dan yang dijaminkan adalah 


tanah dan bangunan yang dibiayai terse- 
but. Di samping itu, “Nasabah KPR diwa- 
jibkan mengasuransikan rumah yang dibe- 
li, sehingga tidak memberatkan pihak bank 
maupun nasabah apabila nasabah terse- 
but meninggal dunia,” papar Ninie 
Admajaya. 

Didukung oleh permintaan terhadap 


primer yaitu di daerah segi tiga emas Thamrin-Sudirman, Gatot Subroto dan Rasuna 
Said. Apalagi, apartemen-apartemen tersebut menggunakan operator manajemen 
ternama yang mempunyai jaringan internasional. Ini mungkin menarik, sehingga 


terjadi koreksi pasar. 


Prospek suku bunga 1997, apakah mungkin turun? 
Itu tergantung pasar. Saya belum berani memperkirakan turun. Yang jelas untuk 
KPR, karena sifatnya jangka panjang penurunannya tidak bisa dalam periode 


pendek, seperti kredit berjangka waktu pendek. 


Bagaimana pengaruh menurunnya kinerja bisnis properti terhadap 


pembiayaan KPR BTN? 


Kinerja bisnis properti di Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi 
pasar properti itu sendiri. Kalau kita dari sisi permintaan, maka segmen pasar untuk 
menengah ke bawah akan terus membengkak. Namun, kalau dilihat dari sisi 
penawaran, maka kecenderungan membengkak akan terjadi pada segmen 
menengah atas. Karena indikasi bagi pengembang untuk memasok rumah-rumah 
dengan harga jual tinggi cukup besar, sehingga ini cukup menguntungkan bisnis 
mereka. tetapi bila kedua kondisi tersebut dihubungkan dengan tingkat daya beli 
masyarakat secara umum, dengan pertimbangan kondisi bunga yang berlaku di 
pasar dewasa ini relatif cukup tinggi, maka pangsa pasar untuk menengah ke atas 
akan menurun. Dengan demikian, segmen menengah ke bawah mau tidak mau 


akan menjadi primadona dalam bisnis properti. 


Jadi, segmen menengah bawah itu yang potensial dibiayai KPR? 

Ya, dengan asumsi akan banyak pengembang yang mulai tertarik untuk beralih 
dari rumah besar ke rumah kecil, maka menurut pandangan BTN, segmen yang 
masih layak untuk dijadikan sasaran KPR BTN adalah masyarakat golongan 


menengah ke bawah. 


Berapa total KPR yang akan disalurkan tahun 1997? 
BTN akan menganggarkan penyaluran KPR untuk 159.000 unit rumah dengan 
total kredit sebesar Rp 2,7 triliun. Angka ini meningkat sekitar 30 persen dari tahun 


sebelumnya. 


Bagaimana kelancaran pengembaliannya? 

KPR relatif aman. Karena jaminannya adalah aset tetap berupa tanah dan 
bangunan, yang nilainya terus bertambah. Di samping itu, secara psikologis, 
masyarakat menengah ke bawah mempunyai tanggung jawab yang cukup tinggi 
untuk mengembalikan kredit atas rumah yang ditempatinya. Biasanya, mereka akan 
mempertahankan dengan cara bagaimanapun agar rumah yang ditempatinya 
“aman”, Ini terbukti, selama beberapa tahun tingkat kolektibilitas pengembalian 
angsuran untuk KPR masih dalam kategori sehat. Posisi per September 1996, yang 
masuk kategori kredit macet hanya 0,59 persen dari total outstanding. Macet, dalam 
arti bukannya tidak tertagih sama sekali, tapi masih bisa diupayakan dari segi 


kolateralnya 88 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


PERKEMBANGAN 
PENYALURAN KPR BTN (1992-1996) 


= Kumulatit per Oktober x 
Sumber: Bank Tabungan Negara 


rumah yang terus tinggi, maka BTN tak 
ragu-ragu mengalokasikan dana yang 
cukup besar untuk KPR di tahun 1997. 
BTN menganggarkan dana Rp 2,7 triliun 
untuk penyaluran KPR tahun 1997, 
dengan rumah yang dibiayai sejumlah 
159.000 unit. Dirut BTN Tito Soetalaksana 
optimistis dengan pembiayaan KPR tahun 
1997, meskipun banyak kalangan berpen- 
dapat bahwa kondisi bisnis properti tidak 
akan lebih baik dibanding tahun 1996. 
“Prospek pembiayaan rumah menengah ke 
bawah tahun 1997 tetap cerah, karena 
permintaannya tetap tinggi,” kata Tito. 

Bank Papan Sejahtera, bank swasta 
yang selama ini dikenal spesialis dalam 
pembiayaan perumahan, bahkan lebih 
optimistis lagi. Itu terbukti dari pening- 
katan tajam dalam alokasi KPR. Jika tahun 
1996 alokasi dana untuk KPR hanya Rp 
100 miliar, maka tahun 1997 Bank Papan 
meningkatkan volume KPR-nya menjadi 
Rp 250 miliar. Apa faktor yang mendorong 
peningkatan yang sangat besar itu? “Ka- 
rena selama ini masih banyak pasar yang 
belum digarap Bank Papan,” ujar Enny 
Hardjanto kepada Properti Indonesia. 
Enny memaparkan, tiap tahun dibutuhkan 
2 juta unit rumah. 

Pada hemat Enny, sebetulnya masih 
banyak orang yang mampu menyicil KPR, 
tetapi belum mendapat akses ke perbank- 
an. Padahal, orang yang mempunyai ke- 
mampuan itu, seharusnya diberi kesem- 
patan mendapat fasilitas KPR agar bisa 
miliki rumah sendiri. Untuk mengan- 
tisipasi itu, Bank Papan membuka layanan 
informasi KPR lewat telepon 572-1900. 
Pelayanan informasi KPR itu nanti 24 
jam, tapi untuk sementara masih kami 
batasi sampai pukul 10.00 malam. 
“Apapun informasi yang diperlukan 
masyarakat soal KPR akan, kami layani,” 
cerita Wakil Presdir Bank Papan, mantan 
bankir Citibank itu 8 7 


Belum genap tiga tahun hadir di kawasan Serpong, kawasan yang diyakini banyak kalangan 
mempunyai prospek yang menjanjikan. Kini, Gading Serpong, kota baru yang dikembangkan oleh 
PT Jakartabaru Cosmopolitan telah menjelma menjadi Kota Masa Depan yang diminati banyak orang. 


B 
ä 


al ini dimungkinkan karena Gading Serpong mempunyai lokasi yang 

lebih strategis dibanding hunian lain (terdepan dari tol Tangerang-Serpong), 
faktor lainnya yakni kenyamanan lingkungan serta disain rumah yang variatif 
dan sangat memperhatikan kondisi lingkungan. Berbagai keistimewaan yang 
dimiliki Gading Serpong membuat para penghuni dapat menikmati aktifitas 
sehari-hari dengan santai, mulai dari belanja di Diamon, bermain tenis, golf di 
Gading Raya Padang Golf & Klub, makan enak di food City, sauna & fitnes, 
sampai berbisnispun menjadi bagian yang tak terpisahkan. 

Menyadari bahwa segala kelebihan yang dimiliki belum mutlak menjadi jaminan 
kepuasan konsumen apalagi dalam suasana pasar yang kian kompetitif, membuat 
Gading Serpong harus terus berbenah, memusatkan tenaga dan pikiran untuk 
melahirkan gagasan-gagasan segar dalam upaya memberi yang terbaik sebagaimana 
yang menjadi komitmen pengembang untuk kepuasan konsumen. 


TIPE BARU YANG CANTIK 

Fenomena baru yang terjadi pada masyarakat mengenai kebutuhan akan rumah 
kini bergeser pada makna yang lebih luas. Masyarakat kini semakin kritis dalam 
menentukan pilihan akan hunian yang ditempati. Tidak lagi sekedar melihat rumah 
sebagai tempat tinggal semata, melainkan banyak hal yang menjadi pertimbangan- 
nya. Mulai dari lokasi, lingkungan, fasilitas, prestise, nilai investasi sampai estetika 
rumah itu sendiri. Semuanya menjadi detail yang perlu dicermati. 


ም... ጋ. GAGANG ከበን መ EE, D, l ”'/ቻች.-. تمس تسو‎ 
Bulevar Gading Serpong ፡ Lebarnya 77 meter ! 


Bertolak dari keadaan ini, Gading Serpong yang selalu 
berupaya memberi yang terbaik, baru-baru ini meluncurkan tipe 
terbaru yang lebih mungil dan cantik, MSA-1 dengan luas tanah 
72 m2 dan luas bangunan 40 m2 serta MSB-1 dengan luas tanah 
60 m2 dan luas bangunan 28 m2. Harga perdana yang 
diluncurkan 43,5 juta untuk MSA-1 dan 31,5 juta untuk MSB-1. 
Harga inipun sudah termasuk PPN, IMB, Sertifikat dan Akte Jual 
Beli. Dengan harga seperti ini, konsumen akan sangat diuntungkan 
karena tidak terbebani biaya macam-macam sehingga pada 
akhirnya membuat harga rumah menjadi tinggi diluar yang 
diperkirakan konsumen. Keunggulan lain dari tipe baru ini, yaitu 
pada plafonnya yang tinggi antara 5 sampai ۵ meter, sehingga 
aliran udara dalam ruangan lebih segar dan leluasa. Kesan nyaman 
dan lega akan terasa begitu memasuki ruangan. 

Tipe baru yang LEBIH CANTIK LEBIH LUAS PAS 
HARGANYA ini dipasarkan di Sektor VI. Lokasi yang dekat 
dengan sekolah Tarakanita, Supermal dan Pasar Tradisional Gading 
Serpong untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. 

Sambutan masyarakat terhadap tipe MSA-1 dan MSB-1 yang baru-baru ini 
diluncurkan ternyata sangat menggembirakan. Sejak mulai dipasarkan bulan 
lalu, tipe MSA-1 dan MSB-1 sudah terjual lebih dari 100 unit. 

Ini membuktikan bahwa masyarakat mengakui keistimewaan-keistimewaan 
dari produk-produk yang ditawarkan Gading Serpong. 


Kompleks | Rumah Contoh ] 


MERENDA MASA DEPAN SI BUAH HATI 

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kemajuan putra-putri tercinta, 
karenanya bukan hanya segi bisnis yang menjadi prioritas pembangunan Gading 
Serpong Perkembangan fasilitas lainpun menjadi perhatian. Fasilitas 


mmm sarang untuk pengembangan kreatifitas anak sudah berdiri dengan 
megan di areal seluas 3 hektare (Sektor FC, Jl. Kelapa Gading Barat-Gading 
Sepong). Kegiatan pendidikan di BPK Penabur untuk tahun ajaran 1996/1997, 
saat ini sudah berjalan dengan baik. Sekolah lain yang hadir di Gading Serpong 
saksi Tarakanita. Saat ini, pembangunan gedung, sarana pendidikan dan kompleks 


BPK Penabur : luas, megah dan bermutu 


22757001 guru sedang dalam tahap akhir penyelesaian. Kedua lembaga pendidikan 
si memang harus berpacu dengan waktu, mengingat animo masyarakat untuk 
menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan ini sangat tinggi. 


Sebagai vat yang bela 8 en ın Gading Serpong terletak 
5 lokasi yang sangat strategis. Diapit oleh Jalan Raya Serpong dan Jalan Raya 
legok serta Jalan Tol Jakarta-Merak, Gading Serpong sangat memungkinkan 

tuk dicapai dari berbagai arah dengan mudah. Dari Tol Jakarta-Merak saja 
Gadi ing Serpong berada di lokasi terdepan dibandingkan dengan kawasan 
sin yang ada. Kemudahan akses ini akan lebih istimewa lagi apabila rencana 
akses dari Tol Jakarto-Merak langsung ke Bulevar Gading Serpong 77 meter 
sudah terwujud. Bisa dibayangkan pesatnya perkembangan yang akan U 
santi di Gading Serpong. 

Saat ini ratusan ruko yang berderet rapi di sepanjang kiri kanan Bulevar 
Sading Serpong semakin memancarkan potret sebuah dunia usaha yang sedang 
tumbuh. 


ata cara sn menikmati kehidupan. Salah satunya adalah mempunyai 
“istana pribadi" di tempat yang nyaman. Apabila ini yang Anda impikan, Gading 
Serpong menyediakan Kavling Eksklusif yang terletak di areal Padang Golf 
Gading Raya. Kavling eksklusif yang benar-benar nyaman dan aman. Suasana 
sejuk dengan hembusan angin serta hijaunya hamparan padang rumput lapangan 
golf bisa Anda nikmati setiap hari hanya dari teras rumah Anda. 

Bukit Gading Golf (BGG) dan Pondok Hijau Golf (PHG) 
merupakan simbol akan arti sebuah kemapanan dan prestasi. Berprestasi, 


menikmati hasil prestasi untuk lebih berprestasi lagi adalah sebuah siklus 
kehidupan bagi para eksekutif sebagai cermin refleksi diri. Kerasnya persaingan 
harus diimbangi dengan kenyamanan udara segar akan membuat gairah kerja 
kembali menggelora untuk mengejar sebuah cita-cita. 

Berlokasi di tengah areal Padang Golf dan berjarak kurang dari 300 meter 
dari Club House, memudahkan Anda untuk menikmati berbagai fasilitas Club 
House seperti mandi sauna, fitnes ataupun menikmati berbagai hidangan yang 
lezat di restaurant Club House Gading Raya. Disaatsaat senggang Anda bisa 
bermain golf, menikmati tantangan berupa lekuk-lekuk perbukitan, deretan 
bunker, serta water hazardnya Gading Raya Padang Golf & Klub. Semuanya 
menjadi gambaran indah untuk Anda raih bersama keluarga maupun rekan- 
rekan bisnis. 

Kavling Eksklusif yang disediakan pengembang di Bukit Gading Golf terdiri 
dari berbagai tipe, Golf View (Island), Golf View (Non Island) serta Standard 
(Island) dengan ukuran antara 500 m2 sampai 3.000 m2. Sedangkan Pondok 
Hijau Golf dipasarkan dengan ukuran antara 200 m2 sampai 600 m2. Harga 
mulai dari Rp. 100 juta, belum termasuk PPN. 

Saat ini, pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan lingkungan, 
saluran air kavling golf eksklusif sedang dalam tahap akhir penyelesaian dan 
dalam waktu yang tidak terlalu lama tampaknya mimpi Anda akan segera 
terwujud. D 


TELAH TERBIT !! 


BUKU PALING PENTING TAHUN 1996 


m Bagaimana tata cara menjual rumah kepada orang asing. 
W Bagaimana cara menjaminkan tanah dan bangunan menurut peraturan E 
bagaimana prosedur KPR terbaru? | 
W Kalau Anda praktisi hukum, bergelut dengan urusan perbankan dan hope" وان‎ TTS SA 
kalangan pemerintahan, maka buku ini wajib bagi Anda. Penting pula = 
nasabah bank dan konsumen perumahan. 
W Ikuti panduan dan ulasan tuntas dari Menteri Negara Agraria/ 
Kepala BPN, Menteri Perumahan i pakar hukum, bankir dan 
developer kenamaan. | ሙ= 
Semua tersaji lengkap dalam buku : we 3 
- Implikasi UUHT Terhadap Bisnis Properti LENGKAP dengan 
peraturan pelaksanaan UUHT, peraturan pemilikan rumah bagi orang asing - مون من و د‎ 
plus juklak dan juknisnya. L—————— — — — — — — — ጨመ መ —— ብ... 


HANYA en 
Rp 22.500 


(Harga sudah termasuk ongkos kirim) 


Jl. Bungur | No. 2, Kebayoran Lama, Jakarta 12240 
Telp. (021) 7290571, 7260629, Fax. : (021) 7290572 


Mohon dikirimkan ea Undang-Undang Hak Tanggungan kepada 
Nama Aa e و ور‎ KORKIN N REE aa اوهد‎ kb ፍረ ሻግ. a 
Alamat Ee LA E ስኔ. EEE PMN EE D SENA AA A PE PIA AMA RAI PEN Ega Ega es | 


5 ፳8 ፳፪ ፳ቋ ዘ ዘ III E 5 ዘ ጀ ሺ ዜ ዘ ከ ፳ሽ ሸ ፳ሺ ሸ EE ሸ ፳ ጅ ፳ ዣቭ ፳8ቭ ٢ = 8. ፳ ዜ « 8 ከ8 ከሸ ANAK EES % ዝ ES SE EE EN % 8 ሸ " RES 88 ክ ጽ 8 ከ ቭ % ከ8 = 88 ከጆ« ወዜ ቪክ ክ ሸሆ ። በ ከጽ "ዚ 8 ዚ ከ ቨ ፳ 8 ዚክ %8«ዜ ከ 


| 

| 

| 

| 

| 

= | Sebanyak EE MN EE Sa aa መ”. 

Diskon | 
| 
| 
| 
| 


Cara Pembayaran; [ | Tunai L | Transfer لا‎ Lain-lain 
15% Transfer No. ሸየ”) Ei ES WW ee ھ‎ KÄ | 
A 
Khusus Anggota REI Ia A 19... 
Hubungi segera : 
Sirkulasi Properti Indonesia Grup او و د ودنا‎ ) 


: Ji. Bungur I, No. 2, Jakarta 12240 
(Sdri. Yenni) Telp. 7260629, 7290571- Faks. (021) 7290572 


# Transfer ditujukan kepada PT. Infomedia tama Selaras 
A/C. No. 228-3017745 Bank BCA Cabang Mayestik 


SUDA --- 


Vienna 


Aster Arum 


COLOMBO Sale E, 


E 
£= z ኤት 2 325 £ 
Ë > £ A 


Jl. Panglima Polim Raya 127, Blok A/2, JAKARTA 12160, 
Telp. (62-21) 726-8247, 726-8248, Fax. (62-21) 724-7348 


Distributor : 


ç á Tberide 


Q S ANTISIPASI 
| ከ... | DHARMALA 
gem, DI ERA 
GLOBALISASI 


PT Dharmala 
Intiland (PT DIL) 
makin 
mengokohkan 
dirinya di sektor 
bisnis properti. 
Masih dengan 
core business di 
sektor 
perumahan, 
perusahaan 
public yang 
meraih ISO 
9002 ini telah 
mengantisipasi 
tren globalisasi 
dengan 
meluncurkan 
berbagai produk 
berkualifikasi 
Internasional. 


PT. Dharmala Intiland 


Real Estate Developer 


Regristration Number 
95/5398 


55a 
E i 


Kalau ada perusahaan 
yang paling beruntung 
dengan PP 41/1996 
tentang peraturan yang 
membolehkan orang asing membeli 
rumah di Indonesia, mungkin Grup 
Dharmala adalah salah satunya. 
Ada beberapa faktor yang 
mendukungnya. 

Pertama, melalui PT Dharmala 
Intiland, perusahaan properti 
terkemuka di Indonesia, Dharmala 
sudah mengantisipasi untuk 
melayani kebutuhan rumah dan 
kondominium bagi orang asing. 

Kedua, dari sisi pasar 
sekunder, Dharmala juga 
berpotensi meraih banyak peluang. 
Melalui anak perusahaannya ERA 
Indonesia, Dharmala boleh jadi 
perusahaan yang punya jaringan 
pasar terluas di Indonesia saat ini. 
Pembeli asing dapat memanfaatkan 
jaringan perusahaan broker properti 
terbesar itu untuk membeli rumah di 
sini. Di samping itu, jika pembeli 
asing akan menyewakan lagi 
propertinya itu sebagai sarana 
investasi, jaringan ERA juga siap 
membantu. 

Memang, sesuai dengan 
ketentuan PP 41/1996 tersebut, 
rumah yang dibeli orang asing itu 
dapat disewakan pemiliknya. Dan, 
ini ketentuan yang kondusif, 
penyewaan harus dilakukan melalui 
perusahaan broker Indonesia. 
“Orang asing yang mau berinvestasi 
membeli rumah di Indonesia, dapat 
menggunakan jaringan ERA di 
seluruh dunia,” ujar Hendro S. 
Gondokusumo, Presiden Direktur 
PT Dharmala Intiland (PT DIL). 

Kesiapan PT DIL menghadapi 
era global sudah tidak diragukan 
lagi. Kinerja perusahaan tersebut 
sangat mendukung. Per Juni 1996 
asetnya Rp 1,68 triliun. Jika 
rencana aliansi dengan PSP direali- 
sir dalam waktu dekat, maka 
asetnya akan menggelembung 
menjadi Rp 4,19 triliun. Sebuah 


SE و‎ 


Susunan Direksi : 


==. 


Berdiri (#8) : Para direktur : Kuning Suria, Jahja Asikin, Walman Siahaan 


Duduk (ki-ka) : Presiden Direktur : Hendro S. Gondokusumo, - 
Wakil Presiden Direktur : Hu Fong Jung, Alim Sutrisno ې‎ 


perusahaan properti paling besar 
di Indonesia. 

Total aset yang kokoh itu, juga 
didukung oleh kinerja pertumbuhan 
laba yang bagus pula. Coba simak. 
Jika tahun 1993 laba bersih yang 
dibukukan baru Rp 22,55 miliar, 
maka tahun 1994 melonjak tajam 
menjadi Rp 55,41 miliar. Tahun 
1995, meskipun tidak melonjak 
seperti tahun sebelumnya, 
pertumbuhan laba bersih PT DIL 
tetap naik menjadi Rp 57,69 miliar. 

Begitu juga kinerja sahamnya 
di pasar modal, tampak lebih stabil 
dibandingkan dengan emiten 
properti lainnya yang cenderung 
fluktuatif. Bahkan, harian ekonomi 
terkemuka The Asian Wall Street 
Journal edisi 2 Oktober 1996, 
menempatkan PT DIL sebagai 
perusahaan yang kinerja sahamnya 
yang menduduki peringkat ke enam 
terbaik dari perusahaan yang going 
public di seluruh dunia. Perusahaan 
Bally Entertainment (Amerika 
Serikat), Sinkong Spinning (Taiwan), 
New Asia Realty & Trust (Hongkong) 
dan Hambro Countrywide (Britain), 
berada di bawah PT DIL, menduduki 
peringkat ke 7, 8, 9 dan 10. 


Menghadapi era global 
tersebut, PT DIL pun makin 
menyadari bahwa rasa puas dan 
senang dari konsumen terhadap 
produk yang dihasilkan, sangat 
menentukan pengembangan 
perusahaan selanjutnya. Untuk itu, 
perusahaan ini kini sedang 
mencanangkan budaya perusahaan 
yang tidak hanya memuaskan 
pelanggan (customer satisfaction), 
tetapi lebih dari sekadar puas. Yaitu 
merasa sangat senang, karena ada 
hal-hal positif yang tidak diduga 
diperoleh konsumen. Misalnya, 
“Kita akan memberikan fasilitas 
lain yang tidak disangka konsumen, 
sehingga itu membuat konsumen 
surprise,” jelas Kuning Suria, 
Direktur PT DIL. 

Pendeknya, perusahaan ini 
selalu punya komitmen 
memberikan pelayanan dan produk 
yang terbaik bagi konsumennya. 
Karena itu, tidak heran jika setiap 
produk yang dihasilkannya selalu 
sarat dengan hal-hal yang baru. Ini 
yang membuat PT DIL berbeda 
dengan developer-developer 
lainnya. 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


INOVASI TIADA HENTI 

PT Dharmala Intiland (PT DIL) 
terkenal sebagai developer yang 
pionir dan kaya dengan karya-karya 
inovatif. Sekadar menyebut contoh, 
gedung perkantoran Wisma 
Dharmala Sakti, yang dirancang 
arsitek tersohor Paul Rudolph itu, 
sampai kini belum terpecahkan 
rekornya sebagai gedung dengan 
arsitektur paling unik di Indonesia. 

Begitu juga Pemukiman Pantai 
Mutiara di Jakarta Utara, adalah 
bukti kepioniran PT DIL. Melalui 
anak perusahaannya PT Taman 
Harapan Indah, PT DIL telah 
menyulap rawa-rawa menjadi 
permukiman elit yang kini menjadi 
status simbol keberhasilan hidup di 
Jakarta. 

PT DIL tak henti-hentinya 
berkarya. Seperti yang sudah- 
sudah, karya-karya terbarunya juga 
sarat dengan berbagai inovasi. 
Pendeknya, jika Anda memilih 
produk dari PT DIL, maka pasti 
menemukan hal-hal baru, yang 
mungkin belum pernah terpikir oleh 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Pintu Gerbang TALAGA BESTARI 


developer-developer lain. Inilah di 
antaranya: 


TALAGA BESTARI 

Bestari. Artinya, bijak, 
berpendidikan, berpengetahuan 
yang luas dan dalam, serta berbudi 
pekerti yang baik. Tidak berlebihan 
nama yang indah itu diberikan oleh 
developernya kepada kawasan 
permukiman ini. Soalnya, konsep 
huniannya memang menyajikan 


፡፡ ጅን ው مې خی ې يه‎ me apaa Ab amien ip aa an a a 


Pantai Mutiara 


sesuatu yang berbeda. Para 
penghuni bukan hanya dapat 
merasakan kenyamanan tinggal di 
kebun raya, namun juga 
memperoleh nilai-nilai hidup 
berharga melalui fasilitas yang 
tersedia. Apakah itu berpetualang, 
menggali pengetahuan alam, 
mengenai dunia hewan dan 
tumbuhan ataupun mengasah 
bakat di bidang seni dan budaya. 
Suasana edukatif ini akan 


KE ka am Na A a ANN DNA a as 


Pharmala 


55c 


mulai terasa begitu Anda 
memasuki gerbang masuk Talaga 
Bestari. Anda disuguhi 
pemandangan Jungle Boulevard 
selebar 24 meter di kiri kanan jalan 
yang panjangnya 5 kilometer itu. Di 
sini penghuni diajak mengenal 
berbagai jenis tanaman melalui 
papan nama yang tersedia. Di 
samping itu, juga dibangun taman 
pembibitan yang tidak hanya 
menyediakan bibit, tetapi juga 
bantuan teknis dan konsultasi bagi 
para penghuni. 

Anak-anak juga dapat belajar 
mengenai kehidupan hewan di mini 
zoo yang juga disediakan di Talaga 
Bestari. Selain dunia hewan dan 
tumbuh-tumbuhan, anak-anak juga 


diperkenalkan dengan teknologi 
praktis. Di ruang peraga khusus, 
mereka diajak memahami secara 
kritis bagaimana prinsip dan 
pembuatan barang-barang dalam 
kehidupan sehari-hari seperti 
televisi, radio, peralatan rumah 
tangga. 


Basi penggemar olahraga, 
tidak hanya fasilitas yang disedia- 
kan, tetapi juga pelatih profesional 
dan program-program latihan. Bagi 
penghuni yang ingin mengasah 
bakat di bidang seni, juga 
disediakan sanggar seni, musik 
dan tari yang dapat dimanfaatkan 


Jungle Boulevard sedang dibangun di Talaga Bestari 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


£ X ጤል m 


ጨመጨ ጨሌ e m 


oleh seluruh anggota keluarga. 
“Kami menyediakan berbagai pusat 
pelatihan dan pendidikan informal. 
Mulai dari bidang olahraga, teknik 
sampai pengetahuan mengenai 
flora dan fauna. Di Talaga Bestari ini 
tersedia sarana belajar mengenai 
dunia tanaman dan hewan,” jelas 
Hendro S.Gondokusumo, Presiden 
Direktur PT DIL. 

Di taman botani misalnya, 
terdapat tanaman-tanaman langka 
serta mini zoo. Di sini penghuninya 
dapat belajar, mengenal dan 
mencintai lingkungan alam. 
“Gagasan membangun perumahan 
bertema pengetahuan ini dilandasi 
pemikiran bahwa anak-anak tidak 
saja memerlukan pendidikan 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


formal, tetapi juga kegiatan yang 
memacu anak berpikir aktif kreatif, 
sehingga dalam bermain anak- 
anak sekaligus belajar. Hal yang 
tidak mereka dapatkan dibangku 
sekolah, mereka bisa 
mendapatkannya di Talaga 
Bestari,” ujar Hendro 
S.Gondokusumo. Konsep yang 
dikembangkan PT DIL ini jelas 
sebuah tindakan nyata dan 
kepedulian terhadap dunia 
pendidikan dan lingkungan hidup. 
Untuk mewujudkan konsep 
seperti itu, PT DIL tak mau tang- 
gung-tanggung. Pembuatan 
desainnya dipercayakan kepada 
tokoh-tokoh yang mempunyai 
reputasi internasional. Sebut saja 
Belt Collins yang menangani 
pembuatan lansekap-nya. Tokoh ini 
terkenal kepiawaiannya dalam 
menangani lansekap resor dan 
hotel-hotel terkemuka di dunia. 
Sedangkan pembuatan desain 
kawasan dan desain rumah, 
ditangani oleh arsitek Peddle Thorp 


dari Australia. Dan, pembuatan 
gedung training centre dikerjakan 
oleh Paul Rudolph, arsitek kondang 
dari Amerika Serikat yang 
mendesain Wisma Dharmala Sakti 
yang unik itu. 


Dharmala 
Jumlah rumah yang akan 


dibangun di Talaga Bestari untuk 
tahap 1 sekitar 500 unit. Tersedia 
berbagai tipe, mulai dari 45/90, 
53/126, sampai 107/162 dan 
183/300. Sesuai dengan konsep 
rumah taman, maka rumah 
tersebut dibangun tanpa pagar 
dengan fasilitas underground cable 
dan sistem keamanan dengan satu 
keluar masuk pintu (gate system). 
Pembangunan proyek inovatif 
seluas 230 hektar (tahap I), sudah 
dimulai awal tahun ini. 
Infrastruktur, rumah contoh, kantor 
pemasaran, berbagai taman dan 
taman penghijauan sudah 
dibangun. 

Soal lokasi, aksesbilitasnya 
sangat bagus. Mudah dicapai, 
karena terletak di tepat di gerbang 
tol Balaraja Timur, Tangerang. Dari 
kawasan Semanggi, dapat 
ditempuh dalam waktu 40 menit. 
Di samping melalui jalan tol, 
Talaga Bestari juga mudah dicapai 
melalui jalan-jalan negara selebar 


20 meter yang juga melewati lokasi 
tersebut. Karena itu, jika untuk 
rumah tipe 45/90 jika dijual Rp 51 
juta atau tipe 53/126 dengan 
harga Rp 65 juta, adalah sangat 
menguntungkan bila dibandingkan 


55e 


Gedung Bank PSP, Jakarta 


dengan perumahan lain yang 
konsepnya biasa-biasa saja. 


GEDUNG BANK PSP DAN 
WISMA DHARMALA 
SURABAYA 

PT Dharmala Intiland 
memasok dua menara gedung 
perkantoran mentereng. Satu bukti 
lagi kepiawaiannya di properti 
perkantoran. 

Kepiawaian PT Dharmala 
Intiland (PT DIL) dalam 
mengembangkan gedung 
perkantoran pencakar langit, 
agaknya semua orang sudah 
maklum. Apalagi yang menjadi 
magnit utama bagi para penyewa, 
kalau bukan kualitas produk. Coba 


lihat, Wisma Dharmala Sakti di 
pusat bisnis Jakarta, tingkat 
huniannya setiap tahun tak 


bergeser dari angka 100 persen. 
Begitu juga Wisma Sarinah, 
mencatat rekor serupa, dengan 
tingkat hunian 100 persen pula. 
Hanya Wisma Dharmala Manulife 
yang belum mencapai 100 persen, 
tetapi tetap pada angka yang tinggi 
yaitu 86 persen sampai Juni 1996. 
Sebuah angka tingkat hunian yang 
sangat sehat, tentu. 

Seiring dengan pesatnya 
perkembangan ekonomi, PT DIL 
menambah karyanya di sektor 


perkantoran. Di Jakarta, 


dioperasikan gedung perkantoran 
baru Gedung Bank PSP. Sedang di 
Surabaya, kini sedang dalam 
pembangunan Wisma Dharmala 
Surabaya. 

Seperti halnya gedung 
perkantoran karya PT DIL yang lain, 
Gedung Bank PSP juga letaknya 
sangat strategis di Jakarta Selatan. 
Lokasinya di Jalan MT Haryono 
Kav.15, persis di sebelah Rumah 
Sakit Tebet. Waktu tempuhnya 
hanya 10 menit dari Central Busi- 
ness District (CBD). Jaraknya hanya 
50 meter dari pintu tol dalam kota 
yang menghubungkan daerah- 
daerah industri di Jabotabek. 
Keunggulan lain lokasi ini, bebas 
dari peraturan 3 in 1, sehingga 
penyewa dan relasi para penyewa 
sangat leluasa menjalankan 
aktivitas bisnisnya mulai pagi hari 


.።።፥።፣ ባቸ 


Wisma Dharmala Surabaya 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


sekalipun. 

Gedung Bank PSP yang 
mempunyai total ruangan seluas 
33.300 meter persegi itu, juga 
memiliki fasilitas lengkap. Di 
samping telepon, listrik, AC dan air 
minum, BAS, tersedia pula sistem 
fasilitas keamanan 24 jam dengan 
sistem CCTV dan sistem alarm serta 
alat pemadam kebakaran. Selain itu 
ada pula kantin, tempat istirahat, 
tempat ibadah dan parkir dengan 
kapasitas 230 mobil. Liftnya lima, 
di mana empat di antaranya untuk 
penumpang dan satu /ift untuk 
barang yang letaknya terpisah. Tentu 
ada pula saluran air kotor. 

Gedung perkantoran ini sudah 
mulai dipasarkan dan akan selesai 


pembangunannya Juni tahun depan. 


Kualitas material bangunannya 
sengaja dipilihkan untuk gedung 
perkantoran kelas atas. Namun 
demikian, harga yang ditawarkan 
tetap kompetitif. Manajemen 
properti PT DIL menawarkan tarif 
sewanya 12 dolar AS per meter 
 perseginya. 

Demikian pula halnya dengan 
Wisma Dharmala Surabaya, juga 
dibangun pada lokasi yang sangat 
strategis, yaitu di Jalan Panglima 
Sudirman, Surabaya. Total ruang 
perkantorannya 20.188 meter 
persegi, dan areal basement 
8.248. 

Gedung Wisma Dharmala 
Surabaya tentu juga dilengkapi 
dengan fasilitas yang sangat baik. 
Selain telepon (PABX), building 
automatic system, CCTV, air minum 
(PAM dan deepweel), AC sentral, 
alat pemadam kebakaran, detektor 
asap, genset dan saluran air kotor 
dan sistem alarm, terdapat pula 
restoran dan tempat ibadah. 
Gedung ini juga dilengkapi enam 
lift, yang terdiri dari 5 lift 
penumpang dan 1 barang. 
Fasilitas parkir sangat luas, dapat 
menampung 179 mobil. 

Harga yang ditawarkan juga 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


HENDRO S.GONDOKUSUMO: 
BISNIS INTI DHARMALA 
TETAP PERUMAHAN 


Ingat PT Dharmala Intiland, ingat perumahan. | 
Inilah agaknya yang harus tetap diingat | 
masyarakat luas. Hal ini perlu ditegaskan karena 88 
popularitas PT Dharmala Intiland (DIL) bela- 
kangan ini makin berkibar dengan ekspansinya ke 
sektor bisnis properti lainnya seperti ruang 
perkantoran, apartemen, komersial. | 

Komitmen di atas juga diyakinkan oleh | 
Hendro S.Gondokusumo, Presiden Direktur PT DIL 
dengan mengemukakan angka-angka. "Per. 
inciannya, perumahan 87 persen, perkantoran 7 | 
persen, perhotelan 4 persen, dan sektor lainnya 2 
persen,” tutur pria ramah ini. 

Yang tak kalah pentingnya, sebagai sebuah 
perusahaan publik, dalam melahirkan produk- 
produk propertinya, DIL merasa perlu terus menjaga kinerja perusahaan yang antara lain 
tercermin dalam sektor keuangannya. “selama 1996, kinerja keuangan DIL tetap stabil 
meskipun menurut beberapa kalangan bisnis properti tengah lesu darah,” kata Hendro. 


| Hendro S. Gondokusumo, 


Presiden Direktur PT Dharmala Intiland 


Untuk menjaga kinerja itu tetap stabil di tengah berbagai situasi makro ekonomi yang 


dirasa agak kurang menentu, DIL telah melakukan berbagai antisipasi. Di antaranya dengan 
mengadakan program manajemen mutu. Hasilnya, “DIL mampu mampu menaikkan laba 
bersih dari Rp55,412 miliar menjadi Rp57,690 miliar sepeti yang tertera dalam laporan 
keuangan 1995,” lanjut Hendro. 

Masih dalam rangka menjaga kinerja perusahaan, manajemen DIL juga sudah sejak 
lama melakukan efisiensi perusahaan. Manajemen amat selektif dalam melakukan 
pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu. Dan yang lebih kongkret, “Kini DIL telah 
memasang sistem jaringan komputer terpadu on line dan real time untuk kegiatan-kegiatan 
penelitian properti, manajemen penjualan, pengawasan kredit, perencanaan anggaran 
proyek, proyek arus kas, serta manajemen akunting finansial,” papar Hendro. 

Menanggapi masalah isu aktual belakangan ini seputar kucuran kredit buat 
pengembang, DIL optimis menanggapinya. Adanya isu pengetatan kredit untuk sektor 
properti, dinilai terlalu dilihat secara umum. Karena yang terpenting adalah menjaga 
menjaga kualitas serta kinerja perusahaan perusahaan. Jika kalangan perbankan melihat 
kinerja suatu perusahaan properti bagus, tidak sulit bagi perusahaan itu untuk mencari 
pendanaan. “Lain halnya jika produk dan kinerja perusahaan jelek, jangan harap dunia 
perbankan mau menoleh,” cetusnya. 

Produk berkualitas yang memiliki keunggulan kompetitif memang menjadi tuntutan 
yang tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi arus globalisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa 
dibendung. Untuk itu agaknya filosofi bisnis yang dinamis terhadap berbagai tuntutan 
profesionalisme patut terus dipegang teguh. Menurut Hendro, filosofi bisnis DIL tetap 
berpegang pada standar kualitas yang telah lama terbentuk. Kini filosofi itu makin kokoh 
oleh diraihnya ISO 9002. Standar Internasional ini, menurut Hendro, adalah modal untuk 
berkompetisi di era pasar bebas mendatang. 

Dengan semua langkah-langkah antisipatif di atas, DIL akan memasuki tahun 1997 
dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. “DIL memiliki keyakinan untuk tetap berpacu. 
Tidak ada alasan bagi DIL untuk tidak berupaya maju ke depan,” tegas Hendro penuh nada 
optimistik. 
cukup kompetitif. Untuk ruang 
perkantoran tarif sewanya hanya 12 
dolar AS per meter persegi per 
bulan. Sedang untuk pertokoan 25 
dolar AS per meter persegi per 
bulan. Jika untuk perbankan, tarif 
yang ditawarkan 22 dolar AS per 


PT. Dharmala Intiland 


Real Estate Developer 


meter persegi per bulan. Seperti 
juga produk propertinya yang lain, 
produk-produk baru ini tentu akan 
laris bak kacang goreng pula. 
Karena itu, tidak berlebihan jika di- 
katakan: pilihlah produk properti PT 
DIL, maka Anda akan beruntung 8 


Dharmaia 
Wisma Dharmala Sakti, 4th Floor Tel. : 5701912, 5708088 
Jl. Jenderal Sudirman 32 Fax. : 5700015, 2512234 
Jakarta 10220 E-mail : info@dharmala-intiland.com 


Indonesia Homepage : www.dharmala-intiland.com 


Dharmala 


55g 


| 


Graha Famili, kawasan 
hunian eksklusif dan 
terpadu pertama di 
Surabaya Barat. 


© (031) 576007, 584933-5 
Faks. : (031) 575475 


Kawasan vila 

DHARMA D yang nyaman di 

e VIA c 71171 Trawas, Jawa 
Timur. 


© (0343) 84293, Faks. : (031) 575475 


Graha Residen 


Kompleks apartemen di Surabaya 
untuk disewakan. 


@ (031) 7329945-46 
Faks. : (031) 7329115 


Hotel Raya Bromo 


Dharmala 


Satu-satunya hotel bertaraf 
internasional di Bromo, Jawa Timur 


© (0335) 23103-5 
Faks. : (0335) 23142 


Hotel & Spa Kaja Trawas 


Hotel pertama di Jawa Timur 
dengan fasilitas spa. 


© (0343) 80013-4 
Faks. : (0343) 80012 


Hotel Mercure Grand, 
untuk kalangan bisnis 
yang memerlukan 
akses cepat di 
Surabaya. 


©(031) 7328732, 
Faks.: (031) 7328731 


SURABAYA 


Kawasan Industri 
N IP ال‎ di Jawa Timur 
Testing dengan fasilitas 
K . 


awasan Berikat. 


@ (0324) 91432, (031) 710064 
Faks. : (0321) 91433 


Ro Kompleks perkantoran 
bertaraf internasional 
World Trade Center Gi pusat kota Surabaya. 
Surabaya 


© (034) 5319310-12, 
Faks. : (031) 5319287 


PT Dharmaia Intiland 


Hasil Inovasi Kami untuk Masa Depan Anda 


PT Dharmala Intiland 


Real Estate Developer 


Wisma Dharmala Sakti, 
Jl. Jenderal Sudirman 32 Jakarta 10220, Indonesia 


Dharmala 7eı.: (024) 5701912, 5708088. Faks.: (021) 5700015, 5708080. Teleks: 65505 WDS IA 


Perumahan kanal pertama 
di Indonesia di belahan 
Utara Jakarta. 


D (021) 6694555, Faks. : (021) 6602055 


Kawasan hunian di Jakarta 
TAMAS ጁ Barat yang strategis, dekat 
EM NAN jalan lingkar luar yang 


ይምገብ menghubungkan 4 wilayah 


Jakarta dan sekitarnya. 


© (021) 5413484, Faks. : (021) 5401907 


Talaga Bestari, kawasan 
hunian di Tangerang 
dengan konsep "tinggal 
mad di kebun raya dengan 
fasilitas taman belajar 
keluarga". 


© (021) 5701918, Faks. : (021) 5700015 


Hunian apartemen di 
= Jakarta Selatan yang 

JA prestisius dengan 

bernuansa Bali. 


© (021) 5708000, 7198807 
Faks. : Kaesch 5708089, 7198805 


Menteng Prada, pusat 
belanja di Menteng, 
Jakarta Pusat dengan 
konsep "a convenient 
shopping" yang juga 
dilengkapi dengan 
apartemen. 


(0 (021) 5708083 , Faks. : (021) 5708089 


Kemang Pratama, 

Kumano" purus hunian eksklusif di 

Ramata” ም b e | a h a n Ti m 0 1 
Jakarta. 


@(021) 8203676, 8215262 
Faks. : (021) 8203674 


Wisma Dharmala Sakti, 

gedung perkantoran 

di wilayah Sudirman 
| yang prestisius. 


SE 5708181, Faks. ` (021)5708182 


ኢያ ቆዩ Wisma 3 
ھ ټس‎ Manulife, gedung 
JA % perkantoran di bilangan 
“WA ikini, Jakarta Pusat. 

Cik Jakarta P t 


D (021) 3911650, Faks. : (021) 3911651 


Wisma Sarinah, gedung 
perkantoran di bilangan 
Harmoni Jakarta Pusat. 


NATIONAL 


ACCREDITATION 
OF CERTIFICATION 
BODIES 


Registration Number 


95/5398 


elamat Hari Natal & Jahun “Baru 


መጅ 


ek መመመ ae watang akaya ` 


38 1]! TANJUNG PRIOK, 
H || Sp PLIT, CILINCING 


& GADING 
KIRANA 


PT NUSA 
KIRANA 


KEMAYORAN < A : 


KELAPA 

GADING 
PROYEK MAL 
SENEN 


TERMINAL 
PULOGADUNG 


PUSAT NIAGA & 
PEMUKIMAN EKSKLUSIF 


Mi 


GADING KIRANA 
TA 


EST AT. 


À lu sa ለ He fa SRAHAKIRANA 
UD A i Jl. Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350. Tel : (021) 650 9988, Fax ` (021) 650 3388 


DENYUT NADI 
EHIDUI F< N di 


Denyut nadi kehidupan di Kota masa depan. Di sini, 1600 8... keluarga telah tinggal dan menikmati 
fasilitas kota masa depan tersebut. 


57a 


eberanian Grup Lippo membangun kota 
Lippo Cikarang seluas 5.500 hektar dan 
mendahulukan pembangunan infra 
struktur dan public facilities serta sofware 
pengelolaan kota menjadi fenomena baru dalam perjalanan 
bisnis properti di Indonesia. Tak heran bila banyak yang 
mula-mula meragukan langkah maju Grup Lippo ini. 
Namun, agaknya pandangan miring di atas harus 
segera diralat. Kenyataan yang ada sekarang, Lippo 
Cikarang telah tumbuh sebagai sebuah kota yang memiliki 
fasilitas lengkap seperti halnya perkotaan yang telah lama 
berkembang. Lippo Cikarang telah memiliki pusat bisnis, 


lengkap dengan gedung perkantoran bertingkat, pusat per- 


Pusat Bisnis Lippo Cikarang 


belanjaan, kawasan industri ringan, tempat rekreasi dan wi- 
sata, jaringan jalan terpadu dan fasilitas penunjang lainnya. 

Seluruh fasilitas itu bukan saja telah dirasakan manfaat- 
nya oleh penghuni perumahan di kawasan Lippo Cikarang 
sendiri, tapi juga dinikmati oleh masyarakat yang berda- 
tangan dari kawasan di luar kota Lippo Cikarang seperti, 
Karawang, Cikampek, bahkan Purwakarta. “Mal serta fasili- 


tas sinema kami banyak dikunjungi oleh masyarakat dari luar 
kawasan Lippo Cikarang,” kata Soeparmadi, Managing Di- 
rector PT Lippo Cikarang. 

“Grup Lippo memang tidak menjual realestat. Kita 
mengembangkan konsep kota baru (urban development). 
Itu sebabnya kami membangun infrastruktur terlebih 
dahulu, baru kemudian perumahan,” ungkap Mochtar 
Riady, Chairman Grup Lippo. 

Tidak semua pengusaha bisa masuk ke industri properti 
urban development seperti ini. Karena, konsep tersebut me- 
miliki risiko tinggi. Tidak saja harus dikembangkan di atas satu 
lahan skala luas di lokasi strategis, tapi juga harus tahan resesi 
ekonomi, modal kuat, komitment penuh dan jangka panjang, 


“Faktor ini harus dimiliki untuk mengem- 


bangkan konsep urban development,” 


Ë 


Jelas Andreas Santoso Marketing Divi- 
sion Head PT Lippo Cikarang, pengem- 
bang kota masa depan Lippo Cikarang. 
Menurut Andreas Santoso, tujuan 
| utama pengembangan Lippo Cikarang 
1 adalah sebagai kota moderen dengan ba- 
Ka sis ekonomi kuat di bidang industri ri- 
| ngan. Dengan demikian, kehadiran kota 
Lippo Cikarang akan mampu menarik 
serta menampung luapan urbanisasi ke Ibu kota. Bentuk utuh 
sebenarnya dari kota moderen Lippo Cikarang sudah mulai 
dan akan menjadi lebih sempurna dalam 5 tahun mendatang. 
Meski begitu, denyut nadi kehidupan yang kuat di kota 
Lippo Cikarang sudah sangat terasa. Lalu lalang kendaraan 
di jalan MH. Thamrin dan di Lippo Cikarang pada umumnya 
tidak mengesankan bila kota ini baru berusia 3 tahun. Begitu 
juga aktivitas di perkantoran bertingkat tinggi, di pusat perbe- 


lanjaan, dan di sejumlah kawasan industri. Semuanya 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Gedung Lippo Cikarang 
Kantor Pusat Pemasaran 


Mal Lippo Cikarang 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


KOTA TERLENGKAP di TIMUR JAKARTA 


membuktikan pesatnya perkembangan kota Lippo Cikarang. ` 
Ditambah lagi oleh keceriaan anak-anak yang bermain di 
perumahan atau sekolah-sekolah. 

Sebagai sebuah kota, Lippo Cikarang memiliki seluruh 
faktor pendukung ideal. Hampir seluruh fasilitas umum dan 
fasilitas sosial telah disediakan pengembang. Jaringan jalan 
direncanakan asri, lebar, serta bebas banjir dan bebas macet. 
Dua jaminan terakhir ini dibuktikan lewat perencanaan drainase 
kota yang baik, dan penerapan prinsip pertigaan ‘Y’ dan ‘T’. 
Sistem lalu lintas selama ini yang menjadi penyebab kemacetan 
di kota-kota besar adalah sistem persimpangan empat arah (grid 
system). 

Ditunjang oleh lokasi strategis di jalur lalu lintas pereko- 
nomian Jawa-Jakarta, kelihatannya langkah Grup Lippo untuk 
menciptakan kota terlengkap di Timur Jakarta jelas bukan hanya 
angan-angan. Kendaraan dari Bali, Surabaya, Semarang, Solo, 
Yogya, Cirebon dan Bandung lewat Lippo Cikarang jika pergi 
ke dan dari Jakarta. Karena, Lippo Cikarang bukan hanya 
menjual pemukiman, tapi juga, Menyediakan lapangan 


pekerjaan. Bisa dipahami bila Pemda Bekasi berniat untuk 


memindahkan pusat pemerintahan di kota ini 88 


: Taman Rekreasi Hom Pimpa 


| di Lippo Cikarang 


57b 


LIPPO KARAWACI 


DI DEPA 


KUALITAS DAN 


INOVATIF ! 


Membandingkan produk realestat Lippo Karawaci dengan yang lain, diperlukan calon konsumen yang bijak. 
Pada jajak pendapat yang dilakukan majalah PROPERTI INDONESIA bulan lalu, kawasan ini terpilih sebagai 


hunian favorit konsumen. 


agaimana mendefenisikan harga 
sebuah hunian yang ideal? Jopi Rusli, 
Direktur Lippo Karawaci punya cara 
mudah. Ibarat kendaraan, mobil se- 
kualitas BMW dengan harga Rp100 juta/unit tidak 
akan mahal dibandingkan mobil Kijang yang dijual 
seharga Rp75 juta/unit. “Nah produk hunian di 
Lippo Karawaci posisinya seperti mobil BMW lah,” 
jelas Jopi Rusli. 

Untuk bisamemberikan penilaian seperti 
di atas, jelas diperlukan pandangan sendiri. 
Apalagi bagi masyarakat yang masih 
terpesona terhadap terobosan-terobosan baru 
Grup Lippo. Langkah berani Grup Lippo 
mengembangkan wilayah kumuh Karawaci 
menjadi kawasan perkotaan elit Lippo 
Karawaci adalah salah satu contohnya. 

Perkembangan Lippo Karawaci yang 
begitu pesat, mampu menjadi magnet baru 
dan menarik minat konsumen untuk bekerja 
serta menetap di sana. Di atas lahan seluas 
2630 hektar, Grup Lippo telah membangun 
infrastruktur kelas satu, lengkap dengan 
kawasan komersial, pendidikan, rumah sakit, 
perkantoran bertingkat tinggi, serta ው 
perbelanjaan terbesar. 

Salah satu fasilitas paling spektakuler 
yang disediakan Grup Lippo di Kotamoderen Lippo 
Karawaci adalah dibukanya Wal Mart Super Center. 
Sebuah pusat perbelanjaan pertama terbesar di Asia 
Tenggara. Di sini, konsumen yang membutuhkan 
produk impor serta lokal berkualitas baik, semuanya 


4 


57c 


tersedia dengan harga terjangkau. 

Langkah seperti ini memang hanya Grup Lippo 
yang memulainya. “Dengan seluruh fasilitas yang 
kami sediakan di sini, harga tanah di Lippo Karawaci 
memang relatif mulai tinggi, tapi sebenarnya masih 
murah bila dibandingkan tempat lain, ujar Jopi 
Rusli lagi. Terbukti, produk Taman Mediteranean 
dan Taman Imam Bonjol menarik banyak peminat. 


Susunan Direksi PT Lippo Karawaci 

Berdiri (ki-ka) : 

Jopy Rusli, Muliadi Hardja, Hadi Wiradarma, 
Tjokro Libianto, Subianto Satmaka ` 

Duduk (ki-ka) : 

Yusuf Valent, Eddy Sindoro (President Director), 
Lina Harjanti Latif 


Terobosan-terobosan yang inovatif dari Lippo 
Land Develoment anah usaha bidang properti Grup 
Lippo memang menjadi daya tarik tersendiri. Grup 
Lippo pertama kali memperkenalkan penjualan 
rumah dengan sistem pre-project selling. Lippo grup 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Rumah Taman Imam Bonjol 


pula yang mengebrak penjualan rumah susun dan 
perkantoran dengan sistem strata title. Langkah ini 
belakangan diikuti oleh sejumlah pengembang 
lain. 


Masih di Kota moderen Lippo Karawaci, kembali 


Grup Lippo meluncurkan produk inovatif mereka 
yang paling gres, yaitu Town house (Rumah 
Bandar) dengan sistem strata title. Pertimbangan 
dari pengembangan produk ini adalah, agar 
konsumen yang ingin tinggal di Lippo Karawaci, 
tetap mampu memiliki hunian dengan harga 
terjangkau. 

Produk Townhouse strata title yang terdiri dari 
2-3 lantai ini akan dikembangkan di lokasi Taman 
Ayuseluas 4 hektar. Tahap pertama, hanya akan 
dikembangkan 90 unit townhouse strata title 
Uniknya, rumah bandar seluas 52 m? ini, hanya 
dijual mulai dari harga Rp53 juta. Bandingkan 
dengan konsep townhouse yang ada dan dijual 
dengan harga rata-rata di atas ratusan juta rupiah. 


ሺ ጊር. ና 


Rumah Taman Imam Bonjol 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


Rumah Bandar Strata Title 


didisain Kama A. kesan ron Geet መፍ 
25 penangan di depan rumah akan didisain 
yang berseberangan. Masih- 


ር HH 


Rumah bandar Strata Title 


masing rumah dibedakan dari permainan warna, 
ekspose batu bata serta disan pintu masuk yang klasik. 
“Melalui konsep hunian yang baru pertama kali ini 
dikembangkan oleh Grup Lippo, konsumen akan memiliki 
rumah besar di lokasi strategis di Kotamoderen Lippo 


57d 


iri 


berdandan d 


= 
c 
= 


dem 


aaa $ 


ም gege‏ وچو د 
eg‏ 


NYLVIIS YLAYAVT OLISUWMOLOYI VIIVI TIA NYWVIGIN 


EE 


# 


sin $ ያ 


سه 1۶5 


|) V ነ 4 A 


` enjelang natal dan tahun baru, umumnya 

rumah pun akan tampil dengan wajah baru, 

| atau setidaknya lebih baik dari tahun yang 
akan berlalu. Apalagi bila kediaman kita itu bakal jadi 
tuan rumah pesta menanti tahun berikutnya. Mula-mula 
perbaikan tentu pada hal 'remeh-temeh', misalnya 
memperbaiki atap yang rajin bocor di musim hujan. Atau 
seperti menyingkirkan barang-barang yang ternyata 
kurang bermanfaat. Mirip spring cleaning di negara- 
negara bersalju yang berlangsung di awal tahun. 


E < 
R 
: 
0 
g 
š 
s 
Ë 
5 
< 
= 
£ 
O 
D 
< 
Wal 
< 

E 
S 

"E 
= 
S 
v 


Langkah berikutnya tentu tergantung pada anggaran 
yang tersedia. Bila anggaran tak terbatas allas lumayan 
banyak, silakan mendekorasi ulang total, mengubah 
gaya keseluruhan, atau sedikit “operasi plastik di sana- 
sini. Pertama mengecat ulang ruang-ruang yang catnya 
sudah memudar atau membosankan. Mencat ulang bisa 
dengan warna yang sama atau senada, serta bisa pula 
sedikit bereksperimen dengan warna-warna baru. Warna- 
warni ngejreng dapat menghadirkan suasana berbeda. 
Konsekuensinya, sesuaikan dengan perabot lain dalam 
ruang itu. 


PARTISI UNTUK KESAN RUANG BERBEDA 


Jika ternyata saling berlainan aliran, bukan berarti Anda 
terpaksa mengganti semuanya. Mungkin hanya dengan 

“mengganti jok sofa, atau sarung bantal sofa. Yang 
semula polos, jadi bermotif. = = 
Yang semula bermotif, jadi 
bertekstur. Di sini Anda dapat 
memilih aneka upholstery--juga 
untuk tirai-dengan bahan yang 
akan jadi tren. Antara lain motif- 
motif minimalis dalam warna- 
warna kuat seperti permen, atau — 
warna-warna tanah bertema back. 
to nature. Sarung bantal dari 
songket atau tenun daerah sah- 
sah saja untuk dicoba. Sofa kulit 
dipoles lagi agar aroma kulit 
khasnya tak hilang, dan 
penampilannya tambah 
mengkilap. 


KEDIAMANDIKEBAYORANBARU, JAKARTA SELATAN 


اتوب 


Jika anggarannya ala 
mengencangkan ikat pinggang, 


PENAMPILAN BARU DENGAN BARANG-BARANG KESAYANGAN 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


tentu mesti pintar-pintar mengatur 
sehingga pasak tetap lebih kecil 
daripada tiang. Tak usah menata 
ulang semua ruang--pilihlah ruang- 
ruang favorit, atau yang kerap 
dikunjungi orang. Lebih mudah lagi 
bila Anda menata ulang lewat sudut- 
sudut atau pojok-pojok yang semula 
boleh jadi terlupakan. Keluarkan 
ħarta karun’ yang mungkin selama 
mi lama menunggu di gudang. 


Warna Netral 
dan Merah- 
Hijau-Emas 
yang Awet 


Kesan sedikit berbeda juga dapat POJOK DAPUR DIHIAS DALAM PADUAN COKLAT KAYU 


hadir dengan sekali-sekali memberi 
partisi dwifungsi. Selembar partisi ini 


MENATA ULANG KAMAR MANDI DENGAN PERNAK- 
PERNIK WARNA EMAS 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


KEDIAMANDIKEBAYORANBARU, JAKARTA SELATAN | 


tak hanya menjadi pembatas ruang, tapi juga 
menciptakan perspektif lain dari ruang Anda. 
Banyak pilihan partisi, baik bergaya tradisional 
maupun modern, yang tersedia di pasaran. 
Pilihlah yang mudah perawatannya, dan dalam 
warna netral sehingga mudah untuk 
dipadupadankan. Terlebih bila Anda termasuk 
kategori pembosan. :፡ 


Untuk Anda yang merayakan Natal, pernak- 
pernik dalam nuansa merah-hijau-emas jadi 
pilihan. Hadirkan suasana manis ini di dapur, 
sudut ruang tamu, juga di kamar mandi. 
Setelah hiasan-hiasan dilepas, nuansa merah- 
hijau-emas tetap manis untuk dipakai 
seterusnya. Dengan demikian, tahun baru 
akan lebih semarak. Anda tampil dengan gaya 
rambut dan busana baru, sesegar penampilan 
baru rumah Anda. Selamat Natal dan Tahun 
Baru. 


Zornia Saphira Devi 
Foto-foto: Mita D. Sardjono 


61 


= 
ሯ ፤ 
E 
Ke 
Ë 
š 
S 
D 
š 
m 
: 
2.1 
Š 
` 
Q 
፳ 
= 
= 
š 


TREN 


58 PAMERAN PROPERTI 


Ajang Promosi 
Sekaligus Bursa 


Pameran properti telah menjadi semacam bursa, bukan lagi sekadar ajang promosi. Alternatif 
pemasaran di saat bisnis rumah agak melesu. 


multiplier effect bisnis pro- 
Í ፪፪ perti agaknya memiliki ca- 
፻፪ kupan begitu luas. Sebut 
W saja kontraktor dan bahan 
W bangunan yang jenisnya 
mencapai ratusan, pertumbuhannya yang 
cukup pesat belakangan ini, sangat 
dipengaruhi oleh perkembangan bisnis 
properti. Kini seiring dengan berkem- 
bangnya bisnis properti, telah berkembang 
fenomena usaha baru, yakni bisnis jasa 
pameran properti. Bisnis yang dulu 
dipandang sebelah mata itu, kini 
berkembang demikian marak. 

Hal itu, bisa dilihat dari intensi- 
tas pameran properti yang berlang- 
sung silih berganti. Belum genap 
sebulan satu pameran ditutup, segera 
menyusul pameran berikutnya. 
Bahkan tak jarang di tempat yang 
sama, penyelenggaraan pameran itu 
hanya berselang satu minggu. Pernah 
terjadi, begitu pameran yang 
diselenggarakan PT Debindo Multi 
Adhiswati di Jakarta Hilton Conven- 
tion Center (JHCC) ditutup, minggu 
berikutnya PT Ad House Primacipta 
menggelar pameran serupa di tempat 
yang sama. PT Debindo Multi 
Adhiswati dan PT Ad House Prima- 
cipta adalah dua perusahaan yang 
tergolong cukup intens menyeleng- 
garakan jasa pameran properti. 

Bagai ikan dan air. Penyelengga- 
raan pameran telah menjadi bagian tak 
terpisahkan dari bisnis properti. 
Lebih-lebih dalam situasi bisnis 
properti sedang lesu, keikutsertaan 
dalam pameran diharapkan dapat 
mendongkrak penjualan propertinya. 
Ini setidaknya jawaban kenapa 
pengembang tidak pernah absen 
setiap kali diadakan pameran peru- 
mahan. Sejumlah pengembang 
mengaku, omset penjualannya me- 
ningkat setiap ada pameran peru- 


Pepen 


mahan. Jika sebulan perusahaannya rata- 
rata mampu menjual rumah 50 unit, saat 
pameran ia bisa memasarkan 150-200 unit. 

Ir. Ciputra, presdir Grup Ciputra, 
bahkan menilai pameran perumahan yang 
marak belakangan ini telah berkembang 
menjadi bursa rumah. Menurut Pak Ci, ini 
merupakan fenomena menarik. “Di negara 
manapun di seluruh dunia, saya belum 
pernah melihat pameran rumah semeriah di 
Jakarta ini,” tuturnya. 


Tren seperti ini tentu jadi lahan bisnis 
yang empuk bagi perusahaan organizer 
pameran. Debindo dan Ad House, dalam 
setahun masing-masing bisa menyeleng- 
garakan pameran 4-5 kali. Di JHCC nyaris 
tidak ada bulan tanpa penyelenggaraan 
pameran properti. Seperti tahun 1996, 
Debindo menggelar lima kali pameran, dan 
rencananya tahun depan empat kali yang 
dimulai nanti pada bulan Maret 1997 
dengan tajuk Housing Indonesia '97. 


4 


Š Be, gf 


62 


PROPERTI INDONESIA DESEMBER 1996 


